Halagah Silsilah Ilmiah (HSD) 
Agidah 
Jilid 1 
Belajar Tauhid 
Mengenal Allah 4: 


Mengenal Rasulullah & 
Mengenal Agama Islam 


RR 








Abdullah Roy 


Halagah Silsilah Ilmiah (HSD) 


Agidah 


Jilid 1 





Penulis : Abdullah Roy 
Penata Letak: ASA Grafika Solo 
Desain Sampul : webdesinindonesia.com 


Diterbitkan oleh: 

BIMBINGAN ISLAM 

Pesantren Wisata Madinatul Ouran 

Jl. TMMD Malati-Sondong, Desa Cibodas, Kec. Jonggol 
Bogor, Indonesia. Telp. 0812-132-8145 
WWwW.bimbinganislam.com 


Cetakan Pertama, Shafar 1438 H 
Dicetak Oleh: 


ASA GRAFIKA SOLO 
Jl. Beo III Perum Mekarsari Gonilan Solo 





Hak cipta @pada penulis 
Dilarang memperbanyak, memodifikasi, dan menyebarkan 
ulang dalam bentuk apa pun tanpa izin dari penulis 





Roy, Abdullah 
Halagah Silsilah Ilmiah (HSI) Agidah Jilid 1 
xii # 140 hlmn: 13 x 19 cm 
ISBN : 


KATA PENGANTAR 


DL Dgn keriktanig Catatan Coded td SAN OI 


HI IL ap Y of Agil cad Gala SU IL yag cd Pa 
BN Ie dang oles Nat Dl Agily cad api V aka 
sesal JT deg ale 


Sebagaimana kita ketahui bahwa perkara agidah 
adalah perkara yang pokok dan mendasar di dalam 
agama kita. 

Agidah memiliki kedudukan yang sangat penting 
di dalam agama Islam karena agidah yang benar 
dan shahih akan membawa kepada kebaikan yang 
banyak dan akhir yang baik, sebaliknya agidah yang 
rusak dan salah akan membawa kepada kejelekan 
dan akhir yang buruk. Seseorang yang memiliki 
agidah kuat akan beribadah dengan ikhlash, khusyu', 
dan sesuai dengan sunnah Rasulullah . Agidah yang 
kuat akan membuahkan akhlag yang baik. Orang 
yang beragidah kuat akan bersabar ketika musibah, 
bersyukur ketika mendapat nikmat, menjauhi 
kemaksiatan karena merasa diawasi Allah, menjauhi 
kezhaliman kepada sesama, dan tidak berputus 
asa dari rahmat Allih ketika berdosa. Orang yang 
memiliki agidah kuat akan mudah menepis berbagai 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | v 


penyimpangan agama. Orang yang memiliki agidah 
kuat akan Allah selamatkan dari makar musuh, baik 
musuh dari luar maupun dari dalam. Orang yang 
beragidah kuat tidak akan tertipu dengan gemerlap 
dunia dan seisinya. Demikianlah agidah yang kuat 
ibarat pohon kuat yang berakar kuat menjulang 
tinggi yang menghasilkan buah yang banyak 

Allah 4£ berfirman: 


LE Moe GS 5 
yana 





“Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah membuat 
permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, 
akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas, pohon 
itu menghasilkan buahnya setiap waktu dengan izin 
Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu 
untuk manusia agar mereka selalu ingat” (OS. Ibrahim: 
24) 


Semakin kuat agidah seseorang maka akan 
semakin banyak dan baik buah yang dihasilkan. 

Mempelajari agidah Islam yang benar adalah 
kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. 
Rasulullah # telah tinggal di kota Mekkah selama 13 
tahun memperbaiki agidah manusia, dan tidak turun 


vi || Halagah Silsilah Ilmiyah 


sebagian besar kewajiban agama kecuali setelah 
beliau hijrah ke Madinah, ketika manusia telah kuat 
agidah. 

Rasulullah # ketika mengutus Mu'idz bin 
Jabal t ke Yaman beliau memerintahkan supaya hal 
yang pertama didakwahkan adalah tentang agidah. 
Demikianlah Rasulullah # menanamkan agidah 
yang benar kepada para sahabat, maka keluarlah 
dari madrasah beliau sebaik-baik generasi ummat 
ini, tidak ada ummat seorang nabi yang semisal 
dengan mereka, senantiasa terdahulu dalam semua 
kebaikan. 

Oleh karena itu hendaknya seorang dai yang 
ingin menyelamatkan dirinya dan ummat dari 
adzab dunia dan akhirat memiliki perhatian yang 
besar terhadap pelurusan agidah ini. Hendaklah dia 
bersabar dan jangan bosan-bosan menyampaikan 
masalah agidah. Inilah yang akan menyatukan 
ummat, dan inilah sebab Allah akan memberikan kita 
kekuasaan, inilah sebab kemakmuran negara, inilah 
sebab mereka menjadi orang-orang yang terdepan 
dalam kebaikan, inilah sebab keamanan, inilah sebab 
terhindar dari bencana, dan lebih penting dari itu 
semua, inilah sebab masuk surga dan terhindar dari 
api neraka. Intinya agidah yang benar dan shahih 
adalah sebab semua kebaikan di dunia dan akhirat. 

Seorang muslim dan muslimah hendaknya mem- 
pelajari agidah dari perkara-perkara yang paling 
mendasar seperti memahami rukun iman yang 
enam, memahami syahadatain, mengenal Allah, 
mengenal Rasulullah, mengenal Islam, dan lain-lain, 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | vii 


mempelajari itu semua dengan sabar, dengan dalil- 
dalil yang shahih, dengan pemahaman yang shahih, 
dari guru-guru dan ustadz-ustadz yang dipercaya 
dan memiliki pemahaman yang benar. 

Dan kita sekarang hidup di zaman teknologi, 
dimana teknologi ini bisa menjadi alat untuk men- 
dapatkan keridhaan Allah bila digunakan untuk 
kebaikan dan bisa menjadi sebab seseorang mendapat 
murka Allah bila digunakan untuk kemaksiatan. Oleh 
karena itu umat Islam diharapkan bisa memanfaatkan 
teknologi ini dengan baik, seperti menggunakannya 
untuk menuntut ilmu. 

Asal dari buku ini adalah kumpulan audio yang 
saya sampaikan di grup WA HSI Abdullah Roy. Grup 
WA HSI Abdullah Roy adalah sebuah grup dakwah 
yang pada asalnya menggunakan WA (Whatsapp) 
sebagai media untuk menyampaikan audio-audio 
dakwah berdurasi pendek. Di dalam HSI ini saya 
memprioritaskan materi-materi agidah. 

Disampaikan audio-audio tersebut secara rutin 
setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jum'at. 
Kemudian pada Ahad diadakan evaluasi mingguan. 
Dan apabila sudah selesai materi silsilah maka 
diadakan disana ujian akhir, yang apabila lulus dia 
mendapatkan syahadah/ijazah dan bisa mengikuti 
silsilah berikutnya. 

Sebelum terbentuk Grup HSI pada awalnya 
audio-audio tersebut saya sampaikan di beberapa 
grup yang saya ikuti seperti grup keluarga, grup 
dai, dan lain-lain. Pertama kali saya upload tanggal 3 
Dzulga'dah 1434 H atau 10 September 2013. 


viii | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


HSI -alhamdulillah- memiliki perkembangan 
yang sangat baik. Mungkin diantara yang membuat 
grup ini bertahan dan berkembang setelah anugerah 
dari Allah #£ adalah materi yang disampaikan 
berurutan dan lebih terarah, materinya singkat 
sehingga membuat pendengar tidak bosan, dan 
materinya mendasar (agidah). 

Dan saya nasehatkan kepada kaum muslimin, 
khususnya para peserta HSI untuk tidak 
mencukupkan diri dengan media elektronik seperti 
WA, Facebook dan lain-lain, dalam menuntut ilmu 
agama. Hendaknya kita menuntut ilmu secara 
langsung kepada para asatidzah dalam majelis- 
majelis mereka, karena kita akan mendapatkan 
disana apa yang tidak kita dapatkan di tempat yang 
lain. 

Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan 
terbitnya Buku Jilid 1 dari materi yang disampaikan 
di HSI (Halagah Silsilah Ilmiyyah) yang terdiri dari 
empat silsilah: 

& Silsilah Ilmiyyah Pertama: Belajar Tauhid 

& Silsilah Ilmiyyah Kedua: Mengenal Allah I 

& Silsilah Ilmiyyah Ketiga: Mengenal Rasulullah e 
& Silsilah Ilmiyyah Keempat: Mengenal Agama Islam 


Saya berusaha di dalam buku ini untuk menyam- 
paikan materi secara ringkas dan padat, merujuk 
kepada kitab-kitab para ulama ahlussunnah, dan 
berdalil dengan dalil-dalil yang shahih dengan pema- 
haman para salaf. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | ix 


Saya menyadari bahwa semua pasti ada akhirnya. 
Namun kita berusaha memanfaatkan kesempatan 
yang pendek di dunia ini dan kenikmatan yang 
Allah berikan untuk mendapatkan pahala sebanyak 
mungkin. 

Semoga Allah menetapkan hati kita di atas 
agama ini. Sebagaimana Allah 3£# mengumpulkan 
kita di dunia di atas agamaNya semoga Allah 
mengumpulkan kita di surgaNya. KepadaNyalah 
kita bertawakkal dalam semua urusan. 

Semoga Allah $£ menjadikan buku ini bermanfaat 
bagi pembacanya, dan menerima amalan ini. 


Kota Madinah, 26 Dzulga'dah 1437 H 
27 September 2016 M 


Penulis, 


Abdullah Roy 


x || Halagah Silsilah Ilmiyah 


Daftar Isi 


SILSILAH ILMIYYAH PERTAMA: BELAJAR TAUHID 


Halagah 1: 
Halagah 2: 
Halagah 3: 
Halagah 4: 
Halagah 5: 
Halagah 6: 
Halagah 7: 
Halagah 8: 
Halagah 9: 


Halagah 10: 


Halagah 11: 
Halagah 12: 


Halagah 13: 
Halagah 14: 


Halagah 15: 
Halagah 16: 
Halagah 17: 


Halagah 18: 


Mengapa Harus Belajar Tauhid?......... 
Tauhid Syarat Mutlak Masuk Surga... 
Syirik Membatalkan Amal.... 
Taubat Dari Kesyirikan . 
Apa Itu Tauhid? 
Termasuk Syirik 
Adalah Memakai Jimat 
Bertabarruk (Mencari Barokah) 
Menyembelih Untuk Selain Alloh #£ 
Termasuk Syirik Besar 
Termasuk Syirik Adalah Bernadzar 
Untuk Selain Alloh 4 .... 
Ar Rugyah (Jampi-Jampi) 
Berdoa Kepada Selain Alloh #£ adalah 
Syirik Besar 
Syafa'at... 
Berlebihan terhadap Orang Sholeh 
Pintu Kesyirikan 












































Meramal Nasib dengan Bintang . 


3 
5 
3. 
11 
13 
16 
16 
19 


22 


24 
27 


29 
32 


35 
38 
1 


46 
49 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | xi 


Halagah 19: 


Halagah 20: 
Halagah 21: 
Halagah 22: 
Halagah 23: 
Halagah 24: 


Halagah 25: 


Bersumpah dengan Selain Nama 
Alloh 














Riya... 

Cinta Kepada Alloh. 57 
Takut Kepada All! 60 
Taat 'Ulama Dalam Kebenaran ........... 64 
Menyandarkan — Nikmat Kepada 

AN Oh 6 seneranternersam 67 
Ridho Dengan Hukum Alloh 45.......... 70 


SILSILAH ILMIYYAH KEDUA: MENGENAL ALLAH 4 


Halagah 1: 
Halagah 2: 
Halagah 3: 
Halagah 4: 


Halagah 5: 


Halagah 6: 


Halagah 7: 


Pentingnya Mengenal Alloh 4g, 
Rosoilullbh &, dan Agama Islam......... 74 
Mengenal Alloh 45 Sebagai Pencipta.. 76 
Mengenal All6h 4£ Pemberi Rezeki... 78 
Mengenal Alloh #£ Sebagai Pengatur 
Alam Semesta............... 
Mengenal Alloh 4 Sebagai Satu-Satu 
nya Dzat Yang Berhak Disembah ....... 82 
Keyakinan Bahwa Alloh #£ Sebagai 
Pencipta, Pemberi Rezeki, Dan Peng- 
atur Alam Semesta Tidaklah Cukup 
Untuk Memasukkan Seseorang Ke 


80 





Dalam Agama ISlaM.................oooo 85 
Pengertian Ibadah dan  Macam- 


Macamnya 88 





xii | | Halagah Silsilah lmiyah 


Halagah8: Di Antara Kesyirikan Musyrikin 








Ouraisy » 
Halagah 9: Mengenal Alloh 45 dengan Mahluk- 

NYa we... 94 
Halagah 10: Mengenal Alloh lengan Nama dan 

Sifat-Nya.... 96 





SILSILAH ILMIYYAH KETIGA: MENGENAL 
ROSULULLOH & 
Halagah 1: Pentingnya Mengenal Rosilull6h & .. 100 
Halagah 2: Mengenal Nabi Muhammad # Seba- 
gai Pembawa Perintah... 
Halagah3: Mengenal Nabi Muhammad & Seba- 
Sebagai Pembawa Larangan... .a. 104 
Halagah 4: ' Mengenal Nabi Muhammad & Seba- 


102 











gai Pembawa Berita . 106 
Halagah 5: Mengenal Nabi Muhammad # Seba- 

gai Pembawa Tata Cara Ibadah......... . 108 
Halagah 6: Mengenal Inti Dakwah Rosalulloh & 110 


Halagah 7: Meninggalnya Rasul Terakhi: 113 





SILSILAH ILMIYYAH KEEMPAT: MENGENAL 

AGAMA ISLAM 

Halagah 1: Pengertian Islam Secara Bahasa dan 
Syari'at. 

Halagah 2: Islam Agama Para Nabi. 


119 
121 









Halagah Silsilah Ilmiyah | | xiii 


Halagah 3: 
Halagah 4: 
Halagah 5: 
Halagah 6: 


Halagah 7: 
Halagah 8: 


Yang Membedakan di Antara Para 

Nabi 'Alaihimussalim ... ... 124 
Keutamaan Islam yang » Dibawa Nabi 
Muhammad 8... z0 IRI 
Maratib/ Tingkatan. Tingkatan: dala 
. 180 
« 183 
. 135 








Islam ........ 
Rukun Islam 
Rukun Iman. 
Rukun Ihsan........... 











xiv. | | Halagah Silsilah Ilmiyah 





SILSILAH ILMIYYAH 
PERTAMA 


Belajar Tauhid 


(Terdiri dari 25 Halagoh) 





ES Halagah (1/25) pa 


MENGAPA 
HARUS BELAJAR TAUHID? 


clajar tauhid merupakan kewajiban setiap 

muslim, baik laki-laki maupun wanita, 

karena Alloh 4 menciptakan manusia danjin 
adalah hanya untuk bertauhid, yaitu mengesakan 
ibadah kepada All6h 8, Alloh 8 berfirman: 


Ot ena L OP 0 il GG SAE 
"Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali 
untuk beribadah kepadaKu" (RS. Adz Dzariyat: 56) 


Oleh karena itu Alloh & mengutus para rosiil 
kepada setiap ummat, tujuannya adalah untuk 
mengajak mereka kepada tauhid, All6h 85 berfir- 
man: 


Pa uk L has LA 1 na naa AN 
BRA AS I— g EA, Y 
1g, Ge Lot 

YA da Sapa 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 3 


"Dan sungguh-sungguh telah Kami utus kepada setiap 
ummat seorang rosiil (yang berkata kepada kaumnya): 
Sembahlah Allah dan jauhilah thoghiit" (OS. An Nahl: 
36) 


Makna Ath Thoghwit adalah segala sesembahan 
selain Alloh 4s. Oleh karena itu seorang muslim 
yang tidak memahami tauhid yang merupakan inti 
ajaran Islam, maka sebenarnya dia tidak memahami 
agamanya, meskipun telah mengaku mempelajari 
ilmu-ilmu yang banyak. 


TEH 


4 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


si Halagah (2/25) 3s 


TAUHID 
SYARAT MUTLAK MASUK SURGA 


seconovoco000o00cocococooerococooon 


hagiaan di surga maka dia harus memiliki 

modal satu ini: tidak akan masuk surga 
kecuali orang-orang yang bertauhid, meski terka- 
dang dia diadzab sebelumnya dalam neraka karena 
dosa yang dia lakukan, Nabi #& bersabda: 


ara orang yang menginginkan keba- 


daa 2 Sh Bana tang 3 YA 


si MA 


na 


F PPA 


aa di wi ag AMA BE tan Sh la 
Su & an 3 Hasi B5 En ix Dg cah ar 
"Barangsiapa yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan 
yang berhak disembah kecuali Allbh saja tidak ada 
sekutu bagiNya, dan bersaksi bahwa Muhammad 
adalah hambaNya dan rosiilNya, dan bahwa "Isa adalah 
hamba Alloh dan rosiilNya dan kalimatNya yang Dia 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 5 


tiupkan kepada Maryam, dan ruh dariNya, dan bersaksi 
bahwa surga benar adanya, dan neraka benar adanya, 
maka Alloh akan memasukkannya ke dalam surga, 
bagaimanapun amalan yang telah dia amalkan" " 


Dalam hadits yang lain, Nabi kita # bersabda: 


Ep Ka 3 
dh ig 





"Maka sesungguhnya Alloh telah mengharamkan 
neraka bagi orang yang mengatakan Li ilaha illallbh, 
yang mengharap dengannya wajah Alloh 


Tidak heran kalau prioritas dakwah para rosiil 
dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah 
tauhid. 


TEH 


51 HR. Al Bukhari (3/1267 no: 3252), dan Muslim (1/58 no: 28), 
dari 'Ubadah bin Shamit :s. 

52 HR. Al Bukhari (1/164 no: 415), dan Muslim (1/454 no: 33), dari “Itban 
bin Malik ds. 


6 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


sg HALAGAH (3125) Ps 


BAHAYA KESYIRIKAN 


khil Karim, tauhid adalah amalan yang paling 
Aw “E cintai, sebaliknya syirik (menyekutukan 

Alloh 4 dalam beribadah) adalah amalan 
yang sangat Alloh 45 murkai. Alloh 45 memang Maha 
Pengampun, akan tetapi bila seseorang meninggal 
dunia dalam keadaan berbuat syirik besar kepada Alloh 
35 maka Alloh &£ tidak akan mengampuni dosa syirik 
tersebut, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya, dan 
tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga 
Alloh 45. Sungguh ini adalah kerugian yang tidak ada 
kerugian yang lebih besar daripada kerugian tersebut, 
Alloh 8£ berfirman: 


aa Si PSA AK HAK Hanna 
KE 5 2 IE AAN ST 
#Assladi 


"Sesungguhnya Alloh tidak mengampuni dosa syirik 
dan mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang 
dikehendaki" (OS.An Nisa': 48) 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 7 


Alloh 4£ juga berfirman: 


"Sesungguhnya Kake Manga yang menyekutukan Alloh 
maka All6h mengharamkan baginya surga, dan tempat 
kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi 
orang-orang yang zhblim" (OS. Al Ma'idah: 72) 


Oleh karenaitu, hati-hatilah saudaraku, dengan 
dosa yang satu ini, terkadang seseorang terjerumus 
ke dalamnya sedang dia tidak menyadarinya. 
Bentengilah dirimu dengan perisai ilmu agama, 
belajarlah dan berdoalah kepada Alloh 4s dengan 
sejujur-jujurnya”. 


Semoga Alloh 4£ melindungi kita dan juga keluarga 
kita dari perbuatan syirik. 


53 Doa yang sejujurnya adalah doa yang sesuai antara hati, lisan, 
dan perbuatan (usaha). Hatinya benar-benar berkeinginan untuk 
mendapatkan kebaikan tersebut, lisannya mengucapkan doa, 
dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan 
keinginan tersebut. Contohnya: seseorang memiliki keinginan 
untuk mendapatkan ilmu agama, maka dia berdoa dengan 
lisannya dan berusaha menempuh berbagai jalan untuk menda- 
patkan ilmu agama. Diantara doa yang datang dari Nabi &: 

BEI YUI Bakat « alel Uh ane 
"Ya Alloh aku berlindung kepadaMu dari menyekutukanMu sedang 
aku tahu (menyadarinya), dan aku memohon ampun kepadaMu terha- 
dap (kesyirikan) yang tidak aku sadari" (HR. Al Bukhbri dalam Al Adab 


Al Mufrod (hal: 337 no: 716), dishohihkan Syaikh Al Albani / dalam 
Shohih Al Adab Al Mufrod (hal. 266 no: 554) 


8 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


| 








sd HALAGAH (4/25) — Ps 


SYIRIK MEMBATALKAN AMAL 


nevangcocoo.ooonosananananoooooo2a 
SO 0LLOLLOLOL LN LOL ONNO LOL RL LAN, 


ernahkanandakehilangan file data berharga 
(Pri kerja keras anda selama berhari- 
hari atau berbulan-bulan atau bertahun- 
tahun? Bagaimanakah perasaan anda saat itu? 


Sedih bukan?? Terkadang seseorang berani untuk 
membayar jutaan rupiah asal file tersebut kembali. 


Saudaraku, syirik adalah dosa besar yang bisa 
membatalkan amal seseorang. Alloh 4 berfirman: 


ES TI ga u Ka II) Si KY 


Ane Lah WS Ai 
"Dan sungguh-sungguh telah diwahyukan kepadamu (wahai 
Muhammad) dan orang-orang sebelummu (bahwa) apa- 
bila kamu berbuat syirik maka sungguh akan batal amal- 
mu, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. 
Maka sembahlah All6h saja dan jadilah kamu termasuk 
orang-orang yang bersyukur" (OS.Az Zumar: 65-66) 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 9 


Di dalam ayat ini seorang nabipun akan batal 
amalannya bila berbuat syirik. 


Oleh karena itu, jagalah amalan yang sudah 
anda tabung bertahun-tahun, jangan biarkan 
amalan anda hilang begitu saja karena kejahilan 
anda terhadap tauhid dan syirik. Terkadang 
sebuah perbuatan yang kita anggap biasa, bisa 
menghancurkan amalan sebesar gunung, dan 
belum tentu ada waktu lagi untuk menabung 
kembali. 


KEHHI 


10 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


sd HALAGAH (5/25) — Ps 


TAUBAT DARI KESYIRIKAN 


rang yang berbuat syirik dan meninggal 
Or tanpa bertaubat kepada Alloh 4& 
maka dosa syiriknya tidak akan diampuni. 
Apabila bertaubat sebelum dia meninggal maka 


Alloh 8£ mengampuni dosanya bagaimanapun 
besar dosa tersebut. 


Taubat nashiha adalah taubat yang terpenuhi 
di dalamnya 3 syarat: 


Pertama : Menyesal 

Kedua : Meninggalkan perbuatan tersebut 

Ketiga : Bertekad kuat untuk tidak mengulangi 
lagi. 


Alloh 4 berfirman: 


KS on ES AN SAS Gl Salat S3 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 11 


"Katakanlah: Wahai hamba-hambaKu yang telah 
melampaui batas terhadap diri sendiri (dengan berbuat 
dosa) janganlah berputus asa dari rahmat Alloh, 
sesungguhnya Alloh mengampuni dosa semuanya, 
sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang" (RS.Az Zumar: 53) 


RosfilullGh 3 bersabda: 





pa Dead as Jas dy 


"Sesungguhnya Allbh menerima taubat seorang hamba 
selama ruh belum sampai ke tenggorokan" 


Para sahabat Nabi # tidak semuanya lahir 
dalam keadaan Islam, bahkan banyak diantara 
mereka yang masuk Islam ketika sudah besar, dan 
sebelumnya bergelimang dengan kesyirikan. 


Supaya tidak terjerumus kembali ke dalam 
kesyirikan maka seseorang harus mempelajari 
tauhid danmemahaminya denganbaik, mengetahui 
jenis-jenis kesyirikan sehingga bisa menjauhinya. 


TEH 


54 HR. At Tirmidzi (5/547 no: 3537), dan Ibnu Majah (2/1420 no: 
4253), dihasankan Syaikh Al Albani/dalam Shohih Sunan At 
Tirmidzi (8/453) 


12 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


si HALAGAH (6/25) jas 


APA ITU TAUHID? 


audara sekalian, semoga Alloh 4 memberi- 

kan pemahaman kepada kita semua, sebe- 

lum jauh melangkah di dalam silsilah ini, 
tentunya kita harus benar-benar memahami apa 
makna tauhid yang wajib kita pelajari dan kita 
amalkan. 


Tauhid secara bahasa adalah mengesakan. 
Adapun seca-ra istilah, maka tauhid adalah 
mengesakan Alloh 4s dalam beribadah. Seseorang 
tidak dinamakanbertauhidsehingga meninggalkan 
peribadatan kepada selain Alloh 45, seperti berdoa 
kepada selain Alloh 4£, bernadzar untuk selain 
Alloh 8£, menyembelih untuk selain All6h 4 dan 
lain-lain. 


Apabila seseorang beribadah kepada All6h 
3 dan menyerahkan sebagian ibadah kepada 
selain Alloh 4£, siapapun dia, baik kepada seorang 
nabi, malaikat, atau selainnya: maka inilah yang 
dinamakan syirik (menyekutukan Alloh 45 dalam 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 13 


beribadah), Alloh & berfirman: 


Dor 





stis di PA SA 


BA Ka ab ai) 
"Dan ingatlah ketika Ibrohim berkata kepada bapaknya 
dan kaumnya: Sesungguhnya aku berlepas diri dari 
apa yang kalian sembah, kecuali Dzat yang telah 
menciptakanku" (OS. Az Zukhruf: 26-27) 


Rostilull6h #£ bersabda: 
A55 It ga ab In au AG AN 1 Y IE 
"Barangsiapa yang mengatakan Ld ilaha illalloh, dan 
mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allbh, 


maka haram harta dan darahnya (tidak boleh diganggu), 
dan perhitungannya atas Alloh" 


Oleh karena itu rukun kalimat tauhid (La ilaha 

illalldh) ada 2: 

“ Nafi (pengingkaran) pada kalimat: LG iliha art- 
inya tidak ada tuhan (yang berhak disembah), 
maksudnya adalah mengingkari tuhan-tuhan se- 
lain Alloh &£. 


55 HR. Muslim (153/ no: 23) dari Tharig bin Asyyam «&. 


14 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


“& Itsbat (penetapan) pada kalimat: illallbh, artinya 
kecuali Alloh &, maksudnya adalah menetap- 
kan Alloh 4 sebagai satu-satunya sesembahan. 
Wallbhulmuwaffig. 


SHIO 





sd HALAGAH (7125) — Be 


TERMASUK SYIRIK 
ADALAH MEMAKAI JIMAT 





audaraku, Alloh 4 adalah Dzat yang 

memberi manfaat dan mudhorot. Kalau 

All6h 4 menghendaki untuk memberikan 
manfaat kepada seseorang maka tidak akan ada 
yang bisa mencegahnya, demikian pula sebaliknya 
ketika Alloh 4 menghendaki untuk menimpakan 
musibah kepada seseorang maka tidak akan ada 
yang bisa menolaknya. 


Keyakinan tersebut melazimkan kita sebagai 
seorang muslim untuk hanya bergantung kepada 
All6h 4£ semata, dan merasa cukup dengan AllSh 
32 dalam usaha mendapatkan manfaat dan meng- 
hindari mudhorot seperti dalam mencari rezeki, 
mencari keselamatan, kesembuhan dari penyakit 
dan lain-lain, dan tidak bergantung sekali-kali 
kepada benda-benda yang dikeramatkan, seperti 
jimat, wafag/s, susuk dengan berbagai jenisnya. 


56 Nama lain dari jimat, dipakai di sebagian daerah. 


16 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


Rosiilulloh £s mengingatkan: 





"Barangsiapa yang menggantungkan tamimah (jimat 
dan yang semisalnya) maka sungguh dia telah berbuat 
syirik" 


Apabila meyakini bahwa barang tersebut 
adalah sebab saja maka ini termasuk syirik kecil, 
karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan 
sebab sebagai sebab, padahal yang berhak menen- 
tukan sesuatu sebagai sebab atau tidak adalah 
Dzat yang menciptakannya yaitu Alloh 4. Dan 
perlu diketahui bahwa dosa syirik kecil tidak 
bisa disepelekan, karena dosa syirik kecil tetap 
lebih besar dari dosa-dosa besar (dosa zina, dosa 
membunuh dan lain-lain). Kemudian bila meyakini 
bahwa barang tersebut dengan sendirinya memberi 
manfaat dan memberi mudhorot maka initermasuk 
syirik besar, yang mengeluarkan seseorang dari 
Islam. 


57 HR. Ahmad (28/636 no: 17422), dan dishohihkan Syaikh Al 
Albani dalam Ash Shohihah (no: 492) 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 17 


Semoga Alloh 4£# memudahkan saudara- 
saudara kita untuk meninggalkan perbuatan 
syirik yang sudah tersebar ini, dan menjadikan 
ketergantungan hati kita dan mereka hanya kepada 
Alloh 85. Hasbunalloh wa ni'mal wakil. 


SHHHHG 





si HALAGAH (8/25) jas 


BERTABARRUK 
(MENCARI BAROKAH) 


arokah adalah banyaknya kebaikan dan 
(GB essmensa Alloh # adalah Dzat yang 

berbarokah, artinya banyak kebaikanNya. 
Alloh &£ berfirman: 


HA SAN 
"Dialah Alloh yang banyak barokahnya Robb semesta 
alam" (OS. AL A'tof. 54) 


Dan Allohlah Dzat yang memberikan keberkah- 
an (kebaikan) kepada sebagian mahlukNya, 
sehingga mahluk tersebut menjadi mahluk yang 
berbarokah dan banyak kebaikannya. 


Alloh 85 berfirman: 


IR La BE Ka MN AI 


an tas df (Oj) 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 19 


"Sesunggulinya rumah yang pertama yang diletakkan 
bagi manusia (untuk beribadah) adalah rumah yang ada 
di Mekkah, yang berbarokah dan petunjuk bagi seluruh 
alam" (OS. Alu "Imron: 96) 


Ka'bah diberikan barokah oleh Alloh 45, 
cara mendapatkan barokahnya adalah dengan 
melakukan ibadah di sana. 


Alloh 4£ juga berfirman: 


P Da Pena CA aon. ye Ka 
rawan G) bp BUSA AT ATAU 
"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al 
@ur'in) pada malam yang berbarokah, sesungguhnya 


Kami memberi peringatan" (@S. Ad Dukhon: 3) 


Malam lailatul godr adalah malam yang 
berbarokah, cara mendapatkan barokah dan 
kebaikannya adalah dengan melakukan ibadah di 
malam tersebut. 


Seorang 'ulama berbarokah dengan ilmunya 
dan dakwahnya, cara mencari berkahnya dan 
kebaikannya adalah dengan menimba ilmu 
darinya. 


Disana ada barokah yang sifatnya dzatiyyah 
(dzatnya berbarokah), dimana barokah seperti ini 
bisa berpindah. Barokah jenis ini hanya Alloh 4: 


20 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


berikan kepada para nabi dan rosiil. Oleh karena 
itu, dahulu para sahabat Nabi # bertabarruk 
dengan bekas air wudhu Nabi &, rambut beliau, 
keringat beliau dll. Sepeninggal beliau #& mereka 
tidak melakukannya terhadap Abu Bakr dan 'Umar 
dan para sahabat mulia lainnya, menunjukkan 
bahwa ini adalah kekhususan para nabi dan rosul. 


Meminta barokah hanya kepada Alloh 4 
dengan cara yang disyariatkan, adapun meminta 
barokah dari Alloh 4g dengan sebab yang tidak 
disyariatkan seperti mengusap dinding masjid 
tertentu, atau mengambil tanah kuburan tertentu 
dll maka ini termasuk syirik kecil. 


Semoga Alloh 85 memberkahi kita dan keluarga kita. 


TEH 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 21 


sd HALAGAH (9/25) Bs 


MENYEMBELIH 
UNTUK SELAIN ALLOH # 
TERMASUK SYIRIK BESAR 


secooco0o0000ooocococococoonaaene 


enyembelih termasuk ibadah yang agung 
Ms dalam agama Islam. Di dalamnya 

ada pengagungan terhadap Alloh 4 
Robb semesta alam, dan wujud cinta dengan 
mengorbankan sebagian harta kita untukNya, 
seperti ibadah gurban di hari raya idul Adhha, 
agigoh, dan hadyu bagi sebagian jama'ah haji. 


Alloh 4 telah memerintahkan kita menyerah- 
kan ibadah mulia ini hanya untukNya semata, 
sebagaimana firman Alloh 4: 


pa OSIS $ 
"Maka sholatlah dan menyembelihlah untuk Tuhanmu" 
(OS. Al Kautsar:2) 


Barangsiapa yang menyerahkan ibadah me- 
nyembelih ini untuk selain Alloh #£, dalam rangka 


22 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


mengagungkan dan mendekatkan diri kepada 
selain Alloh 8£, sama saja kepada nabi, wali, jin, 
dan lain-lain maka dia telah terjatuh dalam syirik 
besar, yang mengeluarkan seseorang dari Islam, 
membatalkan amalan, dan terkena ancaman laknat 
dari Alloh 4, sebagaimana sabda Nabi 4g: 


ABU 
"All6h melaknat seseorang yang menyembelih untuk 
selain All6h"? 


Makna laknat adalah dijauhkan dari rahmat- 
Nya. 


Oleh karenanya, janganlah sekali-kali kita 
sebagai seorang muslim berkurban dan menyem- 
belih untuk selain Alloh 8£ sedikitpun, meski 
dengan seekor lalat, dengan harapan mendapatkan 
manfaat atau terhindar dari mudhorot. Kita harus 
yakin sebagai seorang muslim bahwa manfaat dan 
mudhorot di tangan Alloh $ semata, dan hanya 
kepadaNyalah seorang muslim bertawakkal. 


TH 


58 HR. Muslim (3/1567 no: 1978) dari “Ali bin Abi Thalib &. 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 23 


sel. HALAGAH (10/25) ya 


TERMASUK SYIRIK ADALAH 
BERNADZAR UNTUK 
SELAIN #LEOH 








ernadzar untuk All6h 35 adalah seseorang 
(GB onenasan wajib bagi saya melakukan 
ibadah ini dan itu untuk Alloh &, atau 


dengan mengatakan misalnya: saya bernadzar 
untuk All6h # bila terlaksana hajat saya. 


Bernadzar adalah ibadah dan sebuah bentuk 
pengagungan. Karenanya bernadzar tidak diper- 
kenankan kecuali untuk Allbh 4£ semata, seperti 
orang yang bernadzar untuk berpuasa satu hari 
bila lulus ujian, atau bernadzar untuk Alloh akan 
mengadakan 'umroh bila sembuh dari penyakit 
dan lain-lain. Alloh berfirman: 


AL aa 


24 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


"Dan apa yang kalian infagkan atau yang kalian 
nadzarkan maka sesungguhnya Alloh mengetahuinya, 
dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zholim" 
(RS. Al Bagoroh: 270) 


Di dalam ayat ini Alloh mengabarkan bahwa 
Allih## mengetahui nadzar para hambaNya dan 
akan membalas dengan balasan yang baik. Ini 
menunjukkan bahwa nadzar adalah ibadah yang 
seorang muslim akan diberikan pahala atas nadzar 
tersebut. 


Menunaikan nadzar apabila dalam ketaatan 
hukumnya adalah wajib, berdasarkan firman Alloh: 
PALSU L Le 
4 Bd Dab k 
"Dan supaya mereka menyempurnakan nadzar-nadzar 
mereka" (OS. Al Hajj: 29) 


Dan sabda Nabi #: 


Or UT sni tr oae Sepat fu aa Monte 
Sean DB Ahad Ol a5 J9 canada AI kala OI Ga GA 
"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Alloh 
maka hendaknya menaatiNya, dan barangsiapa yang 
bernadzar untuk memaksiati Alloh maka janganlah dia 
memaksiatiNya"? 


59 HR. Al Bukhari (6/2463 no: 6318), dari “Aisyah izix . 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 25 


Bernadzar untuk selain Alloh 4£ termasuk 
syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari 
Islam, seperti seseorang bernadzar apabila sembuh 
dari penyakit maka akan menyembelih untuk wali 
fulan, atau berpuasa untuk syaikh fulan dll. 


Semoga Alloh 4£ melindungi kita dan ketu- 
runan kita dari perbuatan syirik. 


EHH 


26 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


sdl. HALAGAH (11/25) jas 


AR RUOYAH (JAMPI-JAMPI) 


r Rugyah yaitu bacaan yang dibacakan 
A kepada orang yang sakit supaya sembuh. 


Bacaan ini diperbolehkan selama tidak ada 
kesyirikannya. Dari 'Auf bin Malik » beliau berkata: 
Kami dahulu merugyah di zaman jahiliyyah, maka 
kami bertanya kepada Rosilull6h #: Ya Rostilull6h 
apa pendapatmu tentang rugyah ini? Rasululloh & 
bersabda: 

Ip BS IA SB TEA YAAI 
"Perlihatkanlah kepadaku rugyah-rugyah kalian, sesungguh- 
nya rugyah tidak mengapa selama tidak ada kesyirikan"@ 

Rugyah yang tidak ada kesyirikan seperti 
rugyah dari ayat-ayat Al Our'an, dari doa-doa 
yang diajarkan Nabi #, -dan ini lebih utama-, 
atau dengan doa-doa yang lain yang diketahui 
kebenaran maknanya baik dengan bahasa arab 


60 HR. Muslim (no: 2200). 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 27 


maupun dengan selain bahasa arab. 


Kemudian hendaknya orang yang merugyah 
ataupun yang dirugyah meyakini bahwasannya 
rugyah hanyalah sebab semata, tidak berpengaruh 
dengan sendirinya, dan tidak boleh seseorang 
bertawakkal kepada sebab tersebut. Seorang muslim 
mengambil sebab dan bertawakkal kepada Dzat 
yang menciptakan sebab tersebut yaitu Alloh 4. 

Rugyah yang mengandung kesyirikan adalah 
jampi-jampi atau bacaan yang mengandung 
permohonan kepada selain Alloh 45, baik kepada 
seorang jin ataupun seorang wali sekalipun. 
Biasanya disebutkan disitu nama-nama mereka. 
Tidak jarang jampi-jampi seperti ini dicampur 
dengan ayat-ayat Al Our'an, atau dengan nama- 
nama Alloh &, atau dengan kalimat yang berasal 
dari bahasa arab, tujuannya adalah satu yaitu untuk 
mengelabui orang-orang yang jahil dan tidak tahu. 


Rugyah yang mengandung kesyirikan telah 
dijelaskan oleh Rosululloh #& dalam sabda beliau: 
bal Tm FP z s 

Ba RN AANG Ol 

"Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, dan pelet 


adalah syirik" " 


GL HR. Abu Dawud (6/31 no: 3883), dan Ibnu Majah (2/1166 no: 
3530), dari “Abdullah bin Mas'ud &, dan dishahihkan Syaikh Al 
Albani/ dalam Shahih Sunan Abi Dawud (2/467). 


28 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


sg.” HALAGAH (12/25) Ps 


BERDOA KEPADA SELAIN ALLOH &£ 
ADALAH SYIRIK BESAR 


erdoa kepada Alloh 4 adalah seseorang 
((Booeatup Allbh 4 dengan maksud 
supaya Alloh s# mewujudkan keinginannya, 


baik dengan meminta atau dengan merendahkan 
diri, mengharap, dan takut kepada Alloh 4. 


Berdoa dengan makna di atas adalah ibadah, 
berkata An Nu'man ibnu Basyir &: Aku mendengar 
Nabi # bersabda: 

Badi GA pet 
“Doa adalah ibadah", kemudian beliau & membaca 
ayat: 






Parakan gn, fa. .. Pe Tan 
SP SIA BI 353 Y 
ALA Asemka Tanoe ab 
DIK IC ae 


"Dan Robb kalian berkata: Berdoalah kalian kepadaKu 
niscaya aku akan mengabulkan kalian. Sesungguhnya 






ee al 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 29 


orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaKu 
mereka akan masuk kedalam neraka Jahannam dalam 
keadaan terhina" (OS. Ghofir: 60) 9 


Dan makna "beribadah kepadaKu" adalah 
"berdoa kepadaKu''. 


Apabila doa adalah ibadah yang merupakan 
hak Alloh 4£ semata: maka berdoa kepada selain 
Alloh 4, dengan merendahkan diri di hadapannya, 
mengharap danjuga takut kepadanya sebagaimana 
ketika dia mengharap dan takut kepada Alloh 4£ 
adalah termasuk syirik besar. 


Dan termasuk jenis doa adalah istighatsah 
(meminta dilepaskan dari kesusahan), isti'idzah 
(meminta perlindungan), dan isti'inah (meminta 
pertolongan). Apabila di dalamnya ada perendahan 
diri, pengharapan, dan takut maka ini adalah 
ibadah, hanya diserahkan kepada Alloh 4 semata. 


Dan perlu kita ketahui bahwasannya boleh 
seseorang beristighbtsah, beristi'idzah, dan 
beristi'inah kepada seorang makhluk dengan 
empat syarat: 


62 HR. Aba Dawud (2/603 no: 1479), At Tirmidzi (5/374 no: 3247), 
dan Ibnu Majah (2/1258 no: 3828),dari An Nu'man bin Basyir & 
dishahihkan Syaikh Al Albani /dalam Shahih Sunan Abi Dawud 
(4/07). 


30 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


Pertama 
Kedua 


Ketiga 


Keempat : 


: Makhluk tersebut masih hidup 
: Dia berada di depan kita atau bisa 


mendengar ucapan kita 


: Dia mampu sebagai mahluk untuk 


melakukannya 

Tidak boleh seseorang bertawakkal 
kepada sebab tersebut, akan tetapi 
bertawakkal kepada Alloh #, yang 
menciptakan sebab. 


Orang yang beristighotsah, beristi'adzah, dan 
beristi'inah kepada orang yang sudah mati atau 
kepada orang yang masih hidup akan tetapi tidak 
berada di depan kita atau tidak mendengar ucapan 
kita, atau meminta mahluk perkara yang tidak 
mungkin melakukannya kecuali All6h #£, maka ini 
termasuk syirik besar. 


KHEHHHA 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 31 


sd HALAGAH (13/25) Bs 


SYAFA'AT 


seosvoo000000ononococooconacanananena 
SOLO LOL OL LOL NRP LLO ROLL RLLNO 


lain, di dunia maupun di akhirat. Alloh 4 

dan RosulNya telah mengabarkan kepada 
kita tentang adanya syafa'at pada hari kiamat, 
diantara bentuknya adalah bahwasannya Alloh 4 
mengampuni seorang muslim dengan perantara 
doa orang yang telah Alloh 4£ izinkan untuk 
memberikan syafa'at. Syafa'at akhirat ini harus kita 
imani dan kita berusaha untuk meraihnya. 


S yafa'at adalah meminta kebaikan bagi orang 


Dan modal utama untuk mendapatkan 
syafa'at akhirat adalah bertauhid dan bersihnya 
seseorang dari kesyirikan, Rosilullbh #£ sabda 
ketika beliau mengabarkan tentang bahwasannya 
beliau memiliki syafa'at pada hari kiamat , beliau 
mengatakan: 


PN NN Ae aa Tea AS 
WE M4 IA ai da Lu ga UN AS SI TU aa 


"Syafa'at itu akan didapatkan in sy@ Alloh oleh setiap 
orang yang mati dari ummatku, yang tidak menyekutu- 


32 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


kan All6h sedikitpun" 


Merekalah orang-orang yang All6h 4 ridhoi 
karena ketauhidan yang mereka miliki, All6h 4g 
berfirman: 


La aa 


YA se SN A5 
"Dan mereka (yaitu para nabi, para malaikat dan juga 
yang lain ) tidak memberikan syafii'at kecuali bagi 
orang-orang yang Alloh ridhoi" (@S. Al Anbiya': 28) 


Syafa'at di akhirat ini berbeda dengan syafa'at 
di dunia, karena seseorang pada hari kiamat tidak 
bisa memberi syafa'at bagi orang lain kecuali 
setelah diizinkan oleh Alloh 4, sampai meskipun 
dia adalah seorang nabi atau seorang malaikat 
sekalipun, sebagaimana firman Alloh #: 


rona Boi Motto AA adl Sok 
"Tidaklah ada yang memberikan syafa'at di sisi Alloh 
kecuali dengan izinNya" (OS. Al Bagoroh: 255) 

Oleh karena itu permintaan syafa'at hanya 
ditujukan kepada Alloh 8s, Dzat yang memilikinya, 
seperti seseorang mengatakan dalam doanya: Ya 
All6h, aku meminta syafa'at nabi-Mu. 

63 HR. Muslim (1/189 no: 199) dari Aba Hurairah &. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 33 


Inilah cara meminta syafa'at yang diperboleh- 
kan, bukan dengan meminta langsung kepada Nabi 
Muhammad #, seperti mengatakan: Ya Rosiilul- 
loh, berilah aku syafa'atmu, atau dengan cara 
menyerahkan sebagian ibadah kepada makhluk 
dengan maksud meraih syafa'atnya. karena cara 
seperti ini adalah cara yang dilakukan oleh orang- 
orang musyrikin zaman dahulu, All6h 3£ berfirman: 

Peter ber GO Yudi SA Pal Pra 
& 
GA PAN HL MA SAI 


An ana ra SAAT 


KI KN PN 3 Ts PAN hat 
Na SO) Ra an 


"Dan mereka menyembah kepada selain Alloh sesuatu 
yang tidak memudhoroti mereka dan tidak pula memberi 
manfaat, dan mereka berkata: Mereka adalah pemberi 
syafa'at bagi kami di sisi Alloh. Katakanlah: Apakah 
kalian akan mengabarkan kepada Alloh sesuatu yang 
Alloh tidak ketahui di langit maupun di bumi? Maha 
Suci Alloh dan Maha Tinggi dari apa yang mereka 
sekutukan" (OS. Yiunus:18) 


TEH 


34 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


sgl HALAGAH (14/25) 5 j3 


BERLEBIHAN 
TERHADAP ORANG SHOLEH 
PINTU KESYIRIKAN 


secvononosoo00o0c0ococoaoneonooonoo0e 


mengikuti syari'at Alloh 4£, baik dalam 

hal agidah, ibadah, maupun mu'amalah. 
Mereka memiliki derajat yang berbeda-beda di sisi 
Alloh &. 


O rang sh6leh adalah orang yang baik karena 


Kita sebagai seorang muslim diperintahkan 
untuk mencintai mereka. Kita juga diperintahkan 
untuk meng-ikuti jejak mereka dalam kebaikan. 
Berteman dan bermajelis dengan mereka adalah 
sebuah keberuntungan, membaca perjalanan 
hidup mereka bisa menambah keimanan dan 
meneguhkan hati. Menghormati mereka adalah 
diperintahkan selama masih dalam batas-batas 
yang diizinkan agama. 


Namun berlebih-lebihan terhadap orang 
sholeh, se-perti mendudukkan mereka di atas 
kedudukannya sebagai manusia, atau menyifati 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 35 


mereka dengan sifat-sifat yang tidak pantas kecuali 
untuk Alloh 8£, maka ini hukumnya haram dan 
tidak diperbolehkan menurut agama, karena 
menjadi pintu terjadinya kesyirikan dan penyerahan 
sebagian ibadah kepada selain Alloh 4£. 


Mencintai Rosilulloh 8 melebihi cinta kita 
kepada orang tua, anak, dan semua manusia 
adalah sebuah kewajiban agama sebagaimana 
dalam hadits" 


Namun beliaue melarang kita berlebih-lebihan 
terhadap beliau e, dengan mendudukkan beliau di 
atas kedudukan beliau sebenarnya, yaitu sebagai 
seorang hamba Alloh 4£ dan seorang rosiil. Beliau 
38 bersabda: 


MAS den Ol UB da sh AA al LL 


Hyang ala Ie 








"Janganlah — kalian — berlebih-lebihan — terhadapku 
sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan 
terhadap "Isa bin Maryam, sesungguhnya aku adalah 


64 Rosfilullbh #£ bersabda: 





Kat WA OP Sada Pa SL HA Ai NY 
SA AI og al Sa) CA SIA GAP 
"Tidak beriman salah seorang diantara kalian sampai aku lebih dia cin- 


tai daripada orangtuanya, anaknya, dan seluruh manusia" (HR. Al 
Bukhari 1/14 no: 14 dan Muslim 1/67 no: 44, dari Abi Hurairah 45) 


36 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 











hambaNya, maka katakanlah: hamba Alloh dan 
rosilNya" 8 


Beliau adalah seorang hamba, maka tidak 
boleh disembah, dan beliau adalah seorang rosail, 
maka tidak boleh dicela dan diselisihi. 


Apabila berlebih-lebihan terhadap sebaik-baik 
manusia - yaitu Rosiilull6h #&- tidak diperbolehkan 
maka bagaimana dengan yang lain? 


Dan diantara bentuk ghuluw (berlebih- 
lebihan) terhadap orang-orang sholeh adalah 
meyakini bahwa mereka mengetahui ilmu ghoib, 
atau membangun di atas kuburan mereka, atau 
beribadah kepada All6h 8 di samping kuburan 
mereka dan lain-lain. Dan yang paling parahadalah 
menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka. 


Semoga All6h 4s melapangkan hati kita untuk 
menerima kebenaran. 


EHH 


65 HR. Al Bukhari (3/1271 no: 3261), dari “Umar bin Al Khaththab 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 37 


sll HALAGAH (15/25) Pd 


SIHIR 


ihir bermacam-macam jenisnya: sihir yang 

merupakan kesyirikan adalah sihir yang 

terjadi dengan meminta pertolongan kepada 
syaitan?8, padahal syaitan tidak akan menolong 
seseorang kecuali setelah melakukan perkara yang 
dia ridhoi, yaitu kufur kepada Alloh # dengan 
menyerahkan sebagian ibadah kepada syaitan 
tersebut, atau dengan menghina Al Our'an, atau 
dengan mencela agama dan lain-lain. 


All6h #£ berfirman: 
Gel 3 as KI pdh A2 
vr Bag FN SI 


66 Contoh sihir yang terjadi tanpa meminta pertolongan 
kepada syaitan adalah Al Bayan (penjelasan), seseorang bisa 
mempengaruhi manusia dengan keindahan bahasanya dan 
kelihaian dia dalam berbicara. Rostilulloh & bersabda: 





(3) 
"Sesunggulnya diantara Al Bayan (penjelasan) ada sihir" (HR. Al Bukhiri 
5/1976 no: 4851, dan Muslim 2/594 no: 869, dari Ibnu Umar W&) 


38 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


"Dan bukanlah Sulaiman yang kafir, akan tetapi syaitan- 
syaitanlah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada 
manusia" (OS. Al Bagoroh: 102). 


Rosululloh 3 bersabda: 
Sa TAN EA 
"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan" 


Para sahabat bertanya: Ya Rosiilull6h, apa tujuh perkara 
tersebut? Maka beliau #£ mengatakan: Syirik kepada 
AllGbh, sihir... 


Hukuman bagi seorang tukang sihir jenis ini 
adalah hukuman mati bila dia tidak bertaubat, 
sebagaimana telah dicontohkan oleh para sahabat 
Nabi . Adapun yang berhak melakukan hukuman 
tersebut adalah pemerintah yang sah bukan 
individu. 


Mempelajari sihir termasuk perkara yang 
diharamkan, bahkan sebagian 'ulama menghukumi 
pelakunya keluar dari Islam. Demikian pula 
meminta supaya disihirkan juga perbuatan yang 
haram, karena Rosalulloh # mengabarkan bahwa 


67 HR. Al Bukhari (3/1017 no: 2615), dan Muslim (1/92 no: 89), 
dari Abi Hurairah 4. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 39 


bukan termasuk pengikut beliau orang yang 
menyihir dan yang minta disihirkan, sebagaimana 
dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh 
Al Bazzar dalam Musnadnya, dan dishohihkan 
Syaikh Al Albani. 


Seorang muslim hendaknya mengambil sebab 
untuk membentengi diri dari sihir, diantaranya 
adalah menjaga dzikir-dzikir yang disyari'atkan, 
seperti dzikir pagi dan petang, dzikir-dzikir 
setelah sholat lima waktu, dzikir akan tidur, mau 
makan, masuk rumah, keluar rumah, masuk 
kamar kecil, keluar dari kamar kecil dan lain-lain. 
Dan membersihkan diri dan rumah dari perkara- 
perkara yang membuat ridho syaitan, seperti jimat- 
jimat, musik, gambar-gambar mahluk bernyawa 
dan lain-lain. 


Apabila gadarullsh (dengan tagdir Alloh) 
terkena sihir maka hendaknya bersabar, merendah- 
kan diri kepada Allsh 45, memohon dariNya 


68 Rosiilulloh # bersabda: 






"Bukan termasuk golongan kami orang yang bertathoyyur atau dita- 
thoyyurkan, atau berdukun atau didukunkan, atau menyihir atau disi- 
hirkan....(HR. Al Bazzdr dalam Musnadnya 9/52 no: 3578, dan disho- 
hihkan Syaikh Al Albani dalam Ash Shohihah no: 2195) 


40 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


kesembuhan, dan berpegang dengan rugyah- 
rugyah yang disyari'atkan, dan jangan sekali-kali 
berusaha menghilangkan sihir dengan meminta 
bantuan jin, baik secara langsung maupun lewat 
dukun, paranormal, dan yang semisal mereka. 


Semoga All6h 4 melindungi kita dan keluarga 
kita dari semua kejelekan di dunia dan di akhirat. 


SHEHHHI 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 41 


sil HALAGAH (16/25) ps 


PERDUKUNAN 


ukun adalah orang yang mengaku 
(Dp rss sesuatu yang ghoib, yang 

tidak diketahui oleh kebanyakan manu- 
sia, seperti mengetahui barang yang hilang, 
pencurinya, mengetahui ramalan nasib dan lain- 
lain. Dia mengaku mengetahui hal-hal tersebut 
dengan cara-cara tertentu seperti dengan melihat 
bintang, menggaris di tanah, melihat air di 
mangkok, dan lain-lain. Dengan cara ini para 
dukun memakan harta manusia. 


Saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa 
perdukunan dengan namanya yang bermacam- 
macam adalah perkara yang diharamkan di dalam 
agama Islam. Ilmu ghoib yang mereka akui, pada 
hakikatnya adalah kabar dari jin yang mereka 
mintai bantuan. Sedangkan cara-cara yang tersebut 
hanyalah untuk menutupi kedoknya sebagai 
seorang yang meminta bantuan jin dan juga syaitan. 


Kita sudah mengetahui bersama bahwa iblis 
sudah berjanji akan menyesatkan manusia dan 


42 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


menyeret mereka bersamanya ke dalam neraka. 
Iblis dan keturunannya tidak akan membantu sang 
dukun kecuali apabila dukun tersebut kafir kepada 
Alloh #£. Para 'ulama menghukumi dukun sebagai 
orang yang kafir dengan sebab ini. Dan harta yang 
dia dapatkan dari pekerjaan ini adalah harta yang 
haram. 


Berkaitan dengan ramalan yang kadang benar 
maka sebagaimana yang dikabarkan Nabi # 
dalam hadits yang sh6hih bahwa para jin bekerja 
sama untuk mencuri kabar dari langit. Apabila 
mendengar sesuatu maka jin yang di atas akan 
mengabarkan kepada yang di bawahnya dan 
seterusnya sehingga sampai ke telinga dukun. 
Terkadang dia terkena lemparan bintang sebelum 
menyampaikan kabar tersebut, dan terkadang 
pula sempat menyampaikan sebelum akhirnya 
terkena lemparan bintang. Kabar sedikit yang 
sampai ini, akan ditambah-tambahi oleh dukun 
tersebut dengan kedustaan yang banyak. Apa yang 
benar terjadi sesuai dengan yang dia kabarkan 
akan dijadikan alat mencari pembenaran dan 
kepercayaan dari manusia "' 


s9 Rosiilulloh #& bersabda: 
Sd 


BB 










Halagah Silsilah Ilmiyah | | 43 


Orang Islam dilarang sekali-kali datang 
ke dukun dengan maksud meminta bantuan 
bagaimanapun susahnya keadaan dia. Rosilulloh 
#£ bersabda: 


W3 


jd Je 





"Apabila Alloh memutuskan sebuah perkara di langit maka para malai- 
kat akan memukulkan sayap-sayap mereka karena tunduk dengan fir- 
man Alloh, seakan-seakan firman yang didengarkan adalah suara ran- 
tai di atas batu, maka apabila dihilangkan ketakutan dari hati mereka, 
merekapun berkata: Apa yang dikatakan oleh Robb kalian? Mereka 
berkata: Dia mengatakan kebenaran, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha 
Besar. Maka para pencuri pendengaran (yaitu para syaitan) berusaha 
untuk mendengarkan dengan cara seperti ini sebagian di atas sebagi- 
an yang lair- dan Sufyan (salah seorang perowi hadits ini) menyifati 
dengan telapak tangannya, maka beliau merenggangkan dan membuka 
jari jemarinya-maka dia mendengar sebuah kalimat, kemudian meny- 
ampaikannya kepada yang di bawahnya, kemudian menyampaikan ke- 
pada yang di bawahnya sehingga sampai kepada lisan tukang sihir atau 
dukun, terkadang dia terkena bintang sebelum menyampaikan kaliamat 
tersebut, dan terkadang menyampaikan sebelum terkena bintang, kemu- 
dian dukun tersebut membuat seratus kedustaan bersama kalimat terse- 
but, maka dikatakan: Bukankah dia (dukun tersebut) telah mengabarkan 
kepada kita pada hari ini dan itu dengan kabar ini dan itu, maka dukun 
tersebut dibenarkan dengan kalimat yang didengar dari langit" (HR. Al 
Bukhiri 4/1736 no: 4424 dari Abri Hurairah -:). 


44 || Halagah Silsilah Ilmiyah 





8 BIN SA Iii GS MS Aa 


“Barang siapa yang mendatangi seorang dukun 
kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan maka 
dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada 
Muhammad"? 


Dalam hadits lain beliau 35 mengatakan: 

A2 It it 22 enea Ana 
Gan IS Jas d s3 FEE AA 
"Barangsiapa mendatangi dukun kemudian bertanya 


kepadanya tentang sesuatu maka tidak diterima darinya 
sholat selama empat puluh hari" 





Meskipun sebagian 'ulama berpendapat bahwa 
mendatangi dukun tidak sampai mengeluarkan 
seseorang dari Islam, namun kedua hadits di atas 
cukup menunjukkan besarnya dosa orang yang 
mendatangi dukun. Semoga Alldh 4£ menjadikan 
kita merasa cukup dengan yang halal dan 
menjauhkan kita dari yang haram. 


(HI 


70 HR. Abu Dawud (6/48 no: 3904), At Tirmidzi (1/242 no: 135), 
dan Ibnu Majah (1/209 no: 639), dari Aba Hurairah «, dan 
dishahihkan Syaikh Al Albani / dalam Shahih Sunan Abi Dawud 
(2/73). 

71 Muslim (4/1751 no: 2230). 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 45 


sd HALAGAH (17/25) ps 


AT TATHOYYUR 
(MERASA SIAL DENGAN SESUATU) 


t Tathoyyur adalah merasa akan bernasib 
sial karena melihat atau mendengar 
kejadian tertentu, seperti melihat tabrakan, 
atau orang berkelahi, atau yang semisalnya, 
kemudian hal tersebut menyebabkan dia tidak 


jadi melaksanakan hajatnya seperti bepergian, 
berdagang dan lain-lain. 


At Tathoyyur termasuk syirik kecil apabila 

perasaan tersebut kita ikuti. Rosilulloh # bersabda: 

BSN AA Aa ia BAN B5 ga 

"Barangsiapa yang ath thiyaroh menyebabkan dia tidak 

jadi melaksanakan hajatnya maka dia telah berbuat 
syirik"? 


72 HR. Ahmad (11/623 no: 7045),dari Abdullah bin 'Amr », dan 
dishahihkan Syaikh Al Albani/dalam Silsilah Al Ahadits Ash 
Shahihah (3/53 no: 1065). 


46 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


Perasaan inisebenarnya tidak akan mempenga- 
ruhi takdir, sebagaimana hal ini dinafikan dan 
diingkari oleh Rosalull6h # beliau bersabda: 


ab Yg. 


Mu tidak ada thiyaroh ..." 3 


Maksudnya thiyaroh ini adalah hanya sebuah 
perasaan saja, yang tidak akan berpengaruh terhadap 
takdir Alloh 45. 


Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh 
mengikuti was-was syaitan ini, dan hendaknya 
dia memiliki keyakinan kuat bahwa semua yang 
terjadi di permukaan bumi berupa kebaikan dan 
keburukan adalah dengan takdir All6h 4s semata, 
yakin bahwa tidak mendatangkan kebaikan kecuali 
Alloh 45 dan tidak melindungi dari keburukan 
kecuali Alloh ##, hanya bertawakkal kepada Alloh 
“ semata, dan berbaik sangka kepada Alloh 4. 
Apabila datang perasaan tersebut maka hendaknya 
segera dihilangkan dengan tawakkal dan tetaplah 
dia melaksanakan hajatnya. Dan apa yang terjadi 
setelah itu adalah takdir Alloh 4 semata. 


Adapun At Tafa'ul maka diperbolehkan 
di dalam agama kita. Tafa'ul artinya adalah 


73 HR. Al Bukhari (5/2171 no: 5424), dan Muslim (4/1746 no: 2224), 
dari Anas bin Malik « 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 47 


berbaik sangka kepada Alloh #£ karena melihat 
atau mendengar sesuatu. Dahulu Nabi # sering 
bertafa'ul, seperti ketika perjanjian Hudaibiyyah, 
utusan Ouraisy saat itu bernama Suhail, suhail 
adalah bentuk tashgir (pengecilan) dari sahl yang 
artinya yang mudah, maka beliaupun berbaik 
sangka kepada Alloh 4g bahwa perjanjian ini akan 
membawa kemudahan dan kebaikan bagi ummat 
Islim'“. Maka benarlah persangkaan beliau, AllSh 
3£ membuka setelah itu yaitu setelah perjanjian 
tersebut pintu-pintu kemudahan bagi umat Islam. 








KKG 


74 Dari 'Ikrimah Abi 'Abdillah beliau mengabarkan bahwa ketika 
datang Suhail bin 'Amr, Nabi e berkata: 


Pa Ban uan 

FA SI jas 
"Sungguh Alloh telah memudahkan urusan kalian" (HR. Al Bukhari 
2/974 no: 2581) 


48 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


sd HALAAAH (18/25) jps 


MERAMAL NASIB 
DENGAN BINTANG 


intang adalah mahluk yang menunjukkan 
(Broo Alloh 4£ Penciptanya. Alloh 4 
telah mengabarkan di dalam Al Our'an 
bahwa bintang ini memiliki tiga faidah: 
Pertama : sebagai perhiasan langit 
Kedua : sebagai pelempar syaitan 
Ketiga : sebagai petunjuk manusia, seperti menge- 
tahui arah utara/selatan, mengetahui 
arah daerah, arah giblat, atau mengetahui 
kapan datangnya musim menanam, 
musim hujan,dll. 


Alloh &£ tidak menciptakan bintang untuk 
perkara yang lain selain tiga perkara di atas. 


Seorang salaf Ootadah bin Di'amah As Sadisi 
2 seorang 'ulama yang meninggal kurang lebih 
pada tahun 110 H, beliau menjelaskan bahwa 
barangsiapa yang meyakini bahwasanya bintang 
memiliki faidah yang lain selain tiga hal di atas 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 49 


maka dia telah bersalah, dan berbicara tanpa 
ilmu. Ucapan ini dikeluarkan Al Imam Al Bukhori 
didalam Shohih beliau'. 


Contohnya adalah meyakini bahwasanya 
terbit dan tenggelamnya bintang, atau berkumpul 
dan berpisahnya beberapa bintang berpengaruh 
kepada keberuntungan seseorang di masa yang 
akan datang, dalam masalah rezeki , jodoh, 
dan lain-lain. Seperti kolom yang ditemukan di 
beberapa koran dan juga majalah. Membacanya 
dan mempercayainya adalah perbuatan haram dan 
termasuk dosa besar, sebagian 'ulama mengatakan 
hukumnya seperti orang yang mendatangi dukun 
dan bertanya kepadanya, ancamannya tidak 
diterima sholatnya selama empat puluh hari. 


75 @otadah berkata: 





"Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga perkara: perhiasan 
langit, pelempar syaitan, dan tanda-tanda petunjuk jalan. Maka ba- 
rangsiapa yang menafsirkannya dengan selain itu sungguh dia telah 
bersalah, dan menyia-nyiakan bagiannya, serta membebani diri dengan 
sesuatu yang dia tidak memiliki ihmunya" (Diriwayatkan Al Bukhari 
dalam Shahihnya 3/1168) 


50 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 





Hendaknya kita semua takut kepada Allbh &£, 
danjanganlah sekali-kali mencoba membaca kolom- 
kolom tersebut. Dan jangan juga memasukkannya 
ke dalam rumah kita. Kita tutup segala pintu yang 
bisa merusak agidah kita dan keluarga kita, karena 
agidah merupakan modal kita memasuki surga 
Alloh 4 dengan selamat. 


SHE 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 51 


sll HALAGAH (19/25) ps 


BERSUMPAH 
DENGAN SELAIN NAMA ALLOH # 


umpah adalah menguatkan perkataan 
S dengan menyebutkan sesuatu yang diagung- 
kan, baik oleh yang berbicara maupun 
yang diajak bicara. Kalau bahasa arab maka 
menggunakan huruf wiwu, atau bi' atau tG'. 


Adapun bahasa Indonesia maka menggunakan 
kata: Demi. 


Bersumpah hanya diperbolehkan dengan 
nama Alloh 4 semata. Misalnya mengatakan: 
Wallohi, demi Robb yang menciptakan langit dan 
bumi, demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya 
dan lain-lain. 


Adapun mahluk, bagaimanapun agungnya di 
mata manusia maka tidak boleh kita bersumpah 
dengan namanya. Misalnya dengan mengatakan: 
Demi Rosulul-loh, demi Ka'bah, demi Jibril, demi 
langit dan bumi, demi bulan dan bintang, dll. Ini 
semua termasuk jenis pengagungan terhadap 


52 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


mahluk yang terlarang. Rosfilull6h # bersabda: 
BSA db gn ls ga 


"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain nama 
Alloh maka sungguh dia telah berbuat syirik" 


Syirik dalam hadits ini pada asalnya adalah 
syirik kecil, yang tidak mengeluarkan seseorang 
dari Islam, namun bisa sampai kepada syirik 
besar bila dia mengucapkan sumpah dengan 
mahluk disertai pengagungan seperti kalau dia 
mengagungkan Alloh 4 (yaitu pengagungan 
ibadah), seperti sumpah yang dilakukan orang- 
orang musyrik dengan mengatakan: demi Wisnu, 
atau demi dewa fulan, demi Lita dan lain-lain. 


TEKI 


76 HR. Aba Dawud (5/154 no: 3251), dan At Tirmidzi (4/110 no: 
1535), dishahihkan Syaikh Al Albani / dalam Shahih Sunan Abi 
Dawud (2/314) 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 53 


sil HALAGAH (20/25) Pd 


RIYA 


iya' adalah seseorang mengamalkan 
R cu ibadah bukan karena ingin pahala 

dari Alloh 4s, akan tetapi ingin dilihat 
manusia dan dipuji. Riya' hukumnya haram,dan 
dia termasuk syirik kecil yang samar, yang 
tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Riya' 
adalah diantara sebab tidak diterima amal ibadah 
seseorang, bagaimanapun besar amalan tersebut. 
Rosiilull6h # bersabda: 





SAE Ja AAN gp AGAN $$ 

3 apk ata Il 
"Allbh berkata: Aku adalah Dzat yang paling tidak butuh 
dengan syirik, barangsiapa yang mengamalkan sebuah 
amalan dia menyekutukan Aku bersama yang lain di 


dalam amalan tersebut maka Aku akan meninggalkannya 
dan juga kesyirikannya" ” 


77 HR. Muslim (4/2289 no: 2985), dari Abti Hurairah ». 


54 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


Sebagian 'ulama berpendapat bahwa syirik 
yang kecil tidak ada harapan untuk diampuni oleh 
Alloh 8, artinya dia harus diadzab supaya bersih 
dari dosa riya' tersebut, berbeda dengan dosa besar 
yang ada di bawah kehendak Alloh 4£, yang kalau 
Alloh 4 menghendaki maka diampuni langsung 
dan kalau Alloh 45 menghendaki maka akan 
diadzab. Mereka berdalil dengan keumuman ayat: 

€ 4 4 FN 
KELUD IA 
BA al 


"Sesungguhnya Alloh tidak mengampuni dosa syirik 
dan mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang 
dikehendaki" (OS. An Nisa': 48) 


Tahukah kita siapa orang yang pertama kali 
nanti akan dinyalakan api neraka dengan mereka? 
Mereka bukanlah preman-preman di jalan, atau 
pembunuh yang kejam...tapi mereka justru 
adalah orang orang yang beramal sholeh, mereka 
adalah orang yang mengajarkan Al Our'in supaya 
dikatakan sebagai seorang gfri', yaitu seorang yang 
suka membaca Al Our'in atau seorang yang mahir 
membaca Al gur'in, dan juga orang yang berinfag 
supaya dikatakan dermawan, dan berjihad supaya 
dikatakan pemberani, beramal bukan karena Alloh 
3£, sebagaimana hal ini dikabarkan Nabi & di dalam 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 55 


hadits shohih 7. 


Oleh karena itu saudara sekalian, ikhlaslah 
didalam beramal. Dan ikhlash adalah barang 
yang sangat berharga, para salaf kita merekapun 
merasa atau merasakan beratnya memperbaiki hati 
mereka. Dan hanya kepada Alloh 4 kita meminta 
keikhlasan didalam beramal, menjauhkan kita dari 
riya', sum'ah, 'ujub dan berbagai penyakit hati. Dan 
marilah kita biasakan untuk menyembunyikan 
amal kita, kecuali kalau memang ada mashlahat 
yang lebih kuat. 


TEH 


78 Berkata Rosilulldh 2: 





"Wahai AbA Huroiroh, mereka bertiga adalah orang yang pertama kati 
okan dinyalakan api neraka dengan mereka pada hari kiamat" (HR. 
At Tirmidzi 4/591 no: 2382, dan dishahihkan Syaikh Al Albani dalam 
Shahih Sunan At Tirmidzi 2/556) 


56 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


sll. HALAGAH (21/25) jps 


CINTA KEPADA ALLOH 


encintai Alloh 4 merupakan ibadah 
Ms agung. Cinta yang merupakan 

ibadah ini mengharuskan seorang 
muslim merendahkan dirinya di hadapan Alloh 
35, mengagungkan Alloh 4s, yang akhirnya akan 
membawa seseorang untuk melaksanakan perintah 
Alloh 4 dan menjauhi apa yang All6h & larang. 
Inilah cinta yang merupakan ibadah. Barangsiapa 
yang menyerahkan cinta seperti ini kepada selain 
Alloh # maka dia telah berbuat syirik besar. All6h 
& berfirman: 


AAA AN aon Sandi oa on Ul 3 $ 
410 wang AR CE Bare Hal 
"Dan diantara manusia ada orang-orang yang 
menjadikan selain Alloh sebagai sekutu-sekutu AllGh, 
mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai 
Alloh. Adapun orang-orang yang beriman maka cinta 
mereka kepada Alloh jauh lebih besar”. (9S. Al Bagoroh: 
165) 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 57 


Adapuncinta yang merupakan tabi'at manusia, 
seperti cinta keluarga, harta, pekerjaan dll, maka 
hal ini diperbolehkan selama tidak melebihi cinta 
kita kepada Alloh 4. Apabila seseorang mencintai 
perkara-perkara tersebut melebihi cintanya kepada 
Alloh 4 maka dia telah melakukan dosa besar. 
All6h 8 berfirman: 

Kh SIA PEG SUK yk 


an AG Besa AT 
Was 5 


re Aoa ta 
IG K3 
AE NE ST 
BA BLS Ipa kan 3 A3 
Ke KM RT II Ca SA 
"Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara- 
saudara, istri-istri, kaum keluarga kalian, harta 
kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian 
khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat 
tinggal yang kalian sukai, itu semua lebih kalian cintai 
daripada Alloh dan RosiilNya dan juga berjihad di jalan 
Alloh, maka tunggulah sampai Alloh mendatangkan 
keputusanNya. Dan Alloh tidak akan memberi petunjuk 
kepada orang-orang fasik" (MS. At Taubah: 24) 


Ketika terjadi pertentangan antara dua kecin- 
taan maka disini akan nampak siapa yang lebih dia 


58 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


cintai. Dan akan nampak siapa yang cintanya benar 
dan siapa yang cintanya hanya sebatas ucapan saja. 


Di antara cara memupuk rasa cinta kita 
kepada Alloh 45 adalah dengan mentadabburi 
(memperhatikan) ayat-ayat Al Our'in, dan 
memikirkan tanda-tanda kekuasaan Alloh 4 
di alam semesta, demikian pula dengan cara 
mengingat-ingat berbagai kenikmatan yang Alloh 
#£ berikan. 


KEKHHI 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 59 


sll HALAGAH (22/25) ps 


TAKUT KEPADA ALLOH 


iantara keyakinan seorang muslim bahwa 
Da dan mudhorot adalah di tangan 
Alloh 45 semata. Seorang muslim tidak 


takut kecuali kepada Alloh 4£ dan tidak bertawakkal 
kecuali kepada Alloh #£. 


Takut kepada Alloh 4 yang dibenarkan 
adalah takut yang membawa pelakunya 
untuk merendahkan diri di hadapan Alloh 4, 
mengagungkanNya, dan membawanya untuk 
menjauhi larangan Alloh 4 dan melaksanakan 
perintahNya. Bukan takut yang berlebihan yang 
membawa kepada keputusasaan terhadap rahmat 
Alloh 8 dan juga bukan takut yang terlalu tipis 
yang tidak membawa pemiliknya kepada ketaatan 
kepada Alloh 4£. 


Takut seperti ini adalah ibadah. Tidak boleh 
sekali-sekali seorang muslim menyerahkan takut 
seperti ini kepada selain Alloh 4, dan barangsiapa 
menyerahkannya kepada selain Alldh 4# maka 


60 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


dia telah terjerumus ke dalam syirik besar, yang 
mengeluarkan seseorang dari Islam. Seperti orang 
yang takut mudhorot wali fulan yang sudah 
meninggal, kemudian takut tersebut menjadikan 
dia merendahkan diri di hadapan kuburannya, 
dan mengagungkannya. 


Hendaknya seorang muslim meneladani Nabi 
Ibrohim #i ketika beliau berkata: 
po ae nan KN Ad Angan 
Keiptaig EA HA Vip GOSL AS 
"Dan aku tidak takut dengan sesembahan kalian 
(mereka tidak memudhorotiku) kecuali apabila Robbku 
menghendaki" (OS. Al An'am: 80) 


Di antara takut yang diharamkan adalah 
takutnya seseorang kepada mahluk yang melebihi 
takutnya kepada All6h 45, sehingga takut tersebut 
membuat dia meninggalkan perintah Alloh 4 
atau melanggar larangan Alloh 4, seperti orang 
yang meninggalkan jihad yang wajib atasnya 
karena takut kepada orang-orang kafir, atau 
tidak melarang kemungkaran karena takut celaan 
manusia, padahal dia mampu. 


Alloh &£ berfirman: 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 61 





Boyong ASET SAAT SASAK p 


NO 21an ITL MU) Inah 
"Sesungguhnya itu hanyalah setan yang menakut- 
nakuti (kalian wahai orang-orang beriman) dengan 
wali-walinya (dengan penolong-penolongnya), karena 
itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah 
kalian kepadaKu, jika kalian benar-benar orang yang 
beriman" (9S. Alu "Imron: 173-175) 

Di antara cara menghilangkan rasa takut kepada 
mahluk yang diharamkan adalah berlindung 
kepada Alloh 4s dari bisikan syaitan dan mengingat 
sabda Nabi #: 






Ag OI BENAR J3 DN ska Y 
Ide EM Ags Y 


"Ketahuilah bahwa seandainya umat semuanya 
berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu niscaya 
mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan 
apa yang sudah Alloh tulis, dan seandainya mereka 
berkumpul untuk memberi mudhorot kepadamu niscaya 
mereka tidak bisa memberi mudhorot kecuali dengan apa 
yang sudah Allbh tulis"? 


79 HR. At Tirmidzi (4/667 no: 2516), dan dishahihkan Syaikh Al 
Albani / dalam Shahih Sunan At Tirmidzi (2/609). 


62 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


Diperbolehkan takut yang merupakan tabiat 
manusia, seperti takut kepada panasnya api, 
binatang buas, dan takut seperti ini bukanlah takut 
yang merupakan ibadah dan juga bukan takut yang 
membawa seseorang meninggalkan perintah atau 
melanggar larangan Alloh 4£. Ini adalah takut yang 
tabiat, yang para nabipun tidak terlepas darinya. 


#HEHHHI 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 63 


sil HALAGAH (23/25) ps 


TAAT 'ULAMA 
DALAM KEBENARAN 


lama adalah orang-orang yang memiliki 
Um tentang Alloh 8£ dan juga agamaNya, 
ilmu yang membawa dirinya untuk 
bertakwa kepada Alloh 8£, mereka adalah pewaris 
para nabi, dan kedudukan mereka di dalam agama 


Islam adalah sangat tinggi. 


Allbh 45 telah mengangkat derajat para 'ulama 
dan memerintahkan kita untuk taat kepada mereka 
selama mereka menyeru dan mengajak kepada 
kebenaran dan juga kebaikan. Alloh #£ berfirman: 


£ 


KKU Mana Guy 
04 skull 


"Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Alloh 
dan taatlah kepada Rosul, dan ulil amri kalian" (OS. An 
Nisa':59) 


64 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


Ulil amri disini mencakup 'ulama dan juga 
umaro' (pemerintah) 


Menghormati mereka yaitu para 'ulama, bukan 
berarti menaati mereka dalam segala hal, sampai 
epada kemaksiatan. 'Ulama seperti manusia yang 
ain, ijtihad mereka terkadang salah dan terkadang 
benar. Kalau benar mereka mendapatkan dua 
pahala, dan kalau salah mereka mendapatkan satu 
pahala. Apabila telah jelas kebenaran bagi seorang 
muslim dan jelas bahwasanya seorang 'ulama 
menyelisihi kebenaran tersebut dalam sebuah 
permasalahan maka tidak boleh seseorang menaati 
ulama tersebut kemudian dia meninggalkan 
ebenaran. 





Rosilull6h #& bersabda: 
Syid 9 kalan Gj dl saka ag 


"Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, aa 
ketaatan hanya di dalam kebenaran" 


Apabila seseorang menaati 'ulama dalam 
kemaksiatan kepada Alloh 4g maka dia telah 
menjadikan 'ulama tersebut sebagai pembuat 
syariat dan bukan penyampai syariat, seperti yang 


80 HR. Al Bukhari (6/2649 no: 6830), dan Muslim (3/1469 no: 1840), dari 
'Ali bin Abi Thalib «4s. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 65 


dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani. 
All6h 8£ berfirman: 


KE TE NAN HA 
PA gal 
"Mereka (yaitu orang-orang Yahudi dan Nashrani) 


menjadikan "ulama dan ahli ibadah mereka sebagai 
sesembahan selain Alloh" (OS. At Taubah: 31) 


Ketika menjelaskan ayat ini, Rosilulloh & mengata- 
kan: 


MPA KE Re Lae PAT K3 
G5 ide SI SS HI 3 Bs WS d HI ui 
Ab Una dede YES (15 8 ist 
"Ketahuilah bahwa mereka bukan beribadah kepada 
para 'ulama dan ahli ibadah tersebut, akan tetapi mereka 
apabila menghalalkan apa yang Alloh haramkan, maka 
mereka ikut menghalalkan, dan apabila "ulama dan ahli 
ibadah tersebut mengharamkan apa yang Alloh halalkan 
maka merekapun ikut mengharamkan" 


TEH 


81 HR. At Tirmidzi (5/278 no: 3095), dari “Adi bin Hatim «, dan dihasankan 
Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan At Tirmidzi (3/247). 


66 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


sd HALAGAH (24/25) jps 


MENYANDARKAN NIKMAT 
KEPADA ALLOH &£ 


Tani keyakinan yang harus diyakini 
dan diingat oleh setiap muslim bahwa 
kenikmatan dengan s egala jenisnya adalah 
dari Alloh $, Alloh & berfirman: 


Ba 


or jas MA 





"Kenikmatan apa saja yang kalian dapatkan maka 
asalnya dari Alloh" (OS. An Nahl:53) 


Dan termasuk syirik kecil apabila seseorang 
mendapatkan sebuah kenikmatan dari Alloh 4 
kemudian menyandarkan kenikmatan tersebut 
kepada selain Alloh 4£, seperti mengatakan: "Kalau 
pilot tidak mahir niscaya kita sudah celaka", "Kalau 
tidak ada angsa, niscaya uang kita sudah dicuri", 
"Kalau bukan karena dokter niscaya saya tidak 
sembuh". 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 67 


Ini semua adalah menyandarkan kenikmatan 
kepada sebab. Alloh $ berfirman: 
-. AE aa sop ka D 
Mn ja A En n B MEN bna h 
"Mereka mengenal nikmat Alloh, kemudian mereka 
mengingkarinya" (OS. An Nahl: 83) 


Seharusnya dia sandarkan kenikmatan 
tersebut kepada Alloh 45, Dzat yang menciptakan 
sebab, seperti dengan mengatakan: "Kalau bukan 
karena Alloh 8 niscaya kita sudah celaka",atau 
"Kalau bukan karena Alloh 8£ niscaya uang kita 
sudah hilang", atau "Kalau bukan karena Alloh 4s 
niscaya saya tidak akan sembuh". 


Yang demikian karena Allohlah yang memberi- 
kan nikmat keselamatan, nikmat keamanan, nikmat 
kesembuhan, sedangkan mahluk hanyalah sebagai 
alat sampainya kenikmatan tersebut kepada kita. 
Kalau Alloh 4 menghendaki, niscaya Alloh 4 
tidak akan menggerakkan mahluk-mahluk tersebut 
untuk menolong kita. 


Ini semua bukan berarti seorang muslim 
tidak boleh berterimakasih kepada orang lain. 
Seorang muslim diperintah untuk mengucapkan 
syukur dan terimakasih kepada seseorang yang 
berbuat baik kepadanya karena mereka menjadi 


68 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


sebab kenikmatan ini?. Bahkan diperintah untuk 
membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan, 
atau dengan doa yang baik”. Namun pujian dan 
penyandaran kenikmatan tetap hanya kepada 
All6h 4 semata. Wallohu 8£ a'lam. 


TEKI 


82 Rosilullsh & bersabda: 
SEK ja BUY 
"Tidak bersyukur kepada Alloh orang yang tidak bersyukur kepada ma- 
nusia" (HR. Aba Dawud 7/188 no: 4811, dan At Tirmidzi 4/339 
no: 1954, dari Abi Hurairah », dan dishahihkan Syaikh Al Al- 


bani dalam Shahih Sunan At Tirmidzi 2/361) 
83 Rosilull6h 3 bersabda: 





DIS6 BAS U nd 


"Barangsiapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah, dan kalau 
kalian tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya maka doakanlah 
dengan kebaikan sampai kalian merasa bahwa kalian telah membalas ke- 
baikannya" (HR. Aba Dawud 3/104 no: 1672, dan An Nasi'i (5/87 
no: 2566, dari Ibnu "Umar &, dan dishahihkan Syaikh Al Albani 
dalam Shahih Sunan Abi Dawid 1/464) 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 69 


sd HALAGAH (25/25) ps 


RIDHO DENGAN HUKUM ALLOH 3 





loh 4£ sebagai Pencipta manusia sangat 
Arc mereka, Dialah Ar Rohman 

Ar Rohim. Dan diantara bentuk kasih 
sayangNya adalah menurunkan syari'at supaya 
manusia mendapatkan kebahagiaan dan terhindar 
dari kesusahan di dunia maupun di akhirat. Dialah 
Yang Maha Mengetahui, dan Dialah Yang Maha 
Bijaksana, hukumNya penuh dengan keadilan, 
hikmah, danjuga kebaikan, meski hal ini terkadang 
samar atas sebagian manusia. 


Oleh karena itu menjadi keharusan bagi 
seorang muslim dan juga muslimah untuk ridho 
dengan hukum Alloh 45, dan yakin bahwasannya 
kebaikan semuanya di dalam hukum Alloh &£, di 
dalam segala bidang kehidupan: agidah, akhlag, 
adab, mu'amalah, ekonomi, kenegaraan, dll. 





Mengesakan Alloh # di dalam hukum- 
hukumNya adalah termasuk konsekuensi tauhid, 
Alloh 8 berfirman: 


70 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


SEL AR SA KEL yan PE se SIAP Tha PAT 
aa JA EPA Ai gn) KN, oi Kang 
£ 3 4. e 


BOP Ba IT Ken we pin En KANG 
Us dj Sadap an A3 maja Sa LAN PA 
mutasi Ca) 
"Dan tidaklah pantas bagi seorang laki-laki yang 
mukmin dan wanita yang mukminah, apabila Alloh 
dan RosiilNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan 
ada bagi mereka pilihan (yang lain) di dalam urusan 
mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allbh 
dan RosilNya maka sungguh dia telah sesat dengan 
kesesatan yang nyata" (OS. Al Ahzab: 36) 


Saudaraku, alhamdulillah dengan izin Alloh 45 dan 
karuniaNya, sampailah kita pada bagian yang terakhir 
dari silsilah kita yaitu bagian yang kedua puluh lima. 
Dan dengan ini saya akhiri silsilah ini. Dan bukan berarti 
kita sudah merasa cukup. Apa yang saya sampaikan 
hanyalah sebagian kecil dari ilmu tauhid itu sendiri. 


Belajar tauhid dan mengamalkannya tidak 
akan berhenti sampai ajal menjemput kita. Ikutilah 
majelis-majelis ilmu yang membahas tentang 
tauhid ini. Bacalah buku-buku yang berkaitan 
dengan tauhid yang telah ditulis oleh para 'ulama 
yang terpercaya. 


Semoga Alloh 45 merahmatikita semua, menghidup- 
kan dan juga mematikan kita di atas tauhid. 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 71 


CI ENEA 


2 


Xx 


SILSILAH ILMIYYAH 
KEDUA 


Tan 
O 

Ta PA 

Pa 


Ba aa 


Hanan 


Mengenal Allah 5 


(Terdiri dari 10 Halagah) 


NE 





sd HALAGAH (4/10) — P3 


PENTINGNYA MENGENAL ALLOH “, 
ROSULULLOH #, DAN 
AGAMA ISLAM 


osululloh #8 mengabarkan bahwa setiap 
(R san apabila dikuburkan akan ditanya 
oleh dua orang malaikat tentang 3 perkara: 
siapa tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu?! 


Oleh karena itu, wajib seorang muslim dan 
muslimah untuk mempersiapkan diri. Dan perlu 
diketahui bahwasanya untuk menjawabpertanyaan 
tersebut tidak cukup dengan menghafal, sebab 
seandainya menghafal itu cukup, niscaya orang 
munafig bisa menjawab pertanyaan. 


Tetapi perkaranya disini perlu pemahaman 
dan juga pengamalan. Barangsiapa yang di dunia 
dia mengenal Alloh 4#£ dan memenuhi hakNya, 
mengenal Nabi Muhammad # dan memenuhi 


51 HR. Ahmad (30/499 no: 18534), dan Abu Dawud (7/131 no: 
4753), dari Al Bara bin 'Azib dan dishahihkan Syaikh Al Albani 
dalam Shahih Sunan Abi Dawud (3/165) 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 75 


haknya, mengenal agama Islam dan mengamalkan 
isinya, maka diharapkan dia bisa menjawab 
pertanyaan dengan baik dan mendapat kenikmatan 
di dalam kuburnya. 


Namun apabila dia tidak mengenal siapa Alloh 
$£ dan tidak memenuhi hakNya, tidak mengenal 
Nabi Muhammad & dan tidak memenuhi haknya, 
tidak atau kurang mengenal ajaran Islam dan tidak 
mengamalkannya maka ditakutkan dia tidak bisa 
menjawab pertanyaan, akibatnya siksa kubur yang 
akan dia dapatkan. 

Semoga Alloh 4 memudahkan kita, ke- 
luarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, 
untuk bisa mengenal Alloh 45, mengenal Nabi 
Muhammad &, dan juga mengenal agama Islam. 


TEH 


76 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


sg HALAGAH (2/10) — j2 


MENGENAL ALLOH & 
SEBAGAI PENCIPTA 


6h 45 adalah Dzat Yang Maha Pencipta, 
menciptakan dari sesuatu yang tidak ada 
menjadi ada. Dialah Alloh yang telah 


menciptakan langit, menciptakan bumi, manusia, 
dan seluruh alam semesta, All6h 4 berfirman: 


PW ab HE 2, ai bea 

Ape M 58 35 Bu 
"Itu adalah Allbh Robb kalian yang telah menciptakan 
segala sesuatu" (AS. GhOfir: 62). 


Dialah Alloh Al Kholig, Yang Maha Pencipta 
sedangkan selain Alloh & adalah mahluk yang 
diciptakan, mereka tidak bisa mencipta meskipun 
diagung-agungkan dan disembah oleh manusia, 
Alloh & berfirman : 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 77 


"Wahai manusia telah dibuat perumpamaan bagi kalian 
maka hendaklah kalian mendengarnya. Sesungguhnya 
segala sesembahan yang kalian sembah selain Alldh tidak 
akan bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka 
bersatu padu untuk membuat seekor lalat tersebut" (OS. 
Al Hajj: 73) 


Berkumpul saja mereka tidak mampu untuk 
mencipta bagaimana mencipta sendirian? Mencip- 
takan seekor lalat yang sedemikian sederhana 
susunan tubuhnya mereka tidak mampu maka 
bagaimana mereka menciptakan mahluk yang 
lebih rumit? 


Seorang muslim wajib meyakini bahwasanya 
Alloh 85 adalah satu-satunya pencipta dan tidak 
ada yang mencipta selain Alloh &£. Barangsiapa 
yang meyakini ada yang mencipta selain Allah 
maka sungguh telah melakukan syirik besar. 


KEHHHG 


78 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


sd HALAGAH (2/10) — Ps 


MENGENAL ALLOH & 
PEMBERI REZEKI 


iantara nama Alloh 45 adalah Ar Rozzag 
Ws artinya Yang Maha Memberi 

Rezeki. Alloh 5 menciptakan mahluk dan 
memberikan rezeki kepada mereka. Bahkan Alloh 
35 telah menulis rezeki mahluknya jauh sebelum 
Alloh 4£ menciptakan mereka, Rosilullih # 
bersabda: 





BN oat GE Si Ja BE yaa DS 





ten SI mmk 
"Alloh telah menulis takdir bagi mahluk-mahlukNya 


lima puluh ribu tahun sebelum menciptakan langit dan 
bumi"? 


Alloh 4 menciptakan rezeki tersebut dan 
menyampaikannya kepada mahluk sesuai dengan 
waktu yang sudah Alloh 85 tentukan sebelumnya. 


52 HR. Muslim (4/2044 no: 2653), dari “Abdullah bin "Amr W$ 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 79 


Dan tidak akan meninggal seseorang sampai dia 
mendapatkan rezeki terakhir, meskipun rezeki 
tersebut ada di puncak gunung atau bahkan ada di 
bawah lautan, Alloh & berfirman: 


Lan BA ENI NG ea 
"Tidak ada seekor binatang melata yang ada di permuka- 


an bumi ini melainkan Alloh yang akan memberikan 
rezekinya" (RS. Hiid: 6) 


Siapa sesembahan selain Alloh #£ yang bisa 
melakukan demikian? Adakah selain Alloh & 
sesembahan yang bisa memberi makan sekali saja 
untuk seluruh mahluk yang ada di bumi ini, mulai 
dari manusia, jin, hewan, dan tumbuhan? Alloh 4 
berfirman: 

Paud H2 S5 Te pa, 3g Hindari 3 
Ben apa : 1 SOE 
EA ia 1 san KA G3 

rbu 4 'O, 
"Wahai manusia hendaklah kalian mengingat nikmat 
All6h atas kalian. Adakah yang mencipta selain Alloh, 
yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit 
maupun dari bumi? Tidak ada sesembahan yang berhak 
disembah selain Dia, oleh karena itu kenapa kalian 
dipalingkan" (OS. Fathir: 3) 








80 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


sd HALAGAH (4/10) — Ps 


MENGENAL ALLOH 4 SEBAGAI 
PENGATUR ALAM SEMESTA 


ialah Alloh 4 yang mengatur alam 
f jrou ini, mematikan mahluk, dan 
menghidupkan, memuliakan mahluk dan 
menghinakan, mengganti siang menjadi malam, 


malam menjadi siang, menerbitkan matahari dan 
menenggelamkan, All6h 4£ berfirman : 


O ian Aoa & 
"Dialah All6h yang mengatur seluruh perkara" (OS. As 
Sajdah: 5) 


Tidak ada yang mengatur selain Alloh 45. 
Dialah Allbh 4£ yang menerbitkan matahari 
dari timur dan siapa selain Allsh # yang bisa 
menerbitkan matahari dari barat? Nabi Ibrdhim 
»& beliau berkata kepada salah seorang yang 
dia mengaku menjadi tuhan selain Alloh (Raja 
Namrod): "Sesungguhnya Alloh telah menerbitkan 
matahari dari timur maka silakan engkau -kalau memang 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 81 


engkau tuhan- terbitkan matahari dari barat". 


Maka orang kafir tersebut tidak bisa berbuat 
apa-apa”. 


Alloh 4 yang menjadikan siang, dan siapa 
yang bisa mengganti siang menjadi malam selain 
Allbh 4s? 


Tidak ada yang mengatur alam semesta 
kecuali All6h $£ dan tidak ada sesembahan selain 
Alloh 8£ yang membantu Alloh 4£ untuk mengatur 
alam semesta ini. 


Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh 
meyakini bahwasanya ada selain Alloh 4 yang 
mencipta, memberi rezeki, dan juga mengatur 
alam semesta, siapa pun dia dan bagaimana pun 
kedudukannya di sisi Alloh. Barangsiapa yang 
berkeyakinan bahwasanya adaselain Allih 4£ yang 
mencipta, memberikan rezeki, dan juga mengatur 
alam semesta, maka dia telah menyekutukan Alloh 
3. 


SEHHNG 


53 Lihat OS. Al Bagoroh: 258 


82 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


sd HALAGAH (5/10) — Ps 


MENGENAL ALLOH & 
SEBAGAI SATU-SATUNYA 
DZAT YANG BERHAK DISEMBAH 


secvononoo0o000o00ococoocoeonocoooo0 


pabila Alloh 4£ adalah satu-satunya Dzat 
Ata mencipta, memberikan rezeki, 

dan juga mengatur alam semesta. Maka 
tuntutannya kita tidak boleh menyembah kecuali 
hanya kepada Allbh. Tidak ada yang berhak 
disembah dan diibadahi kecuali Alloh 4& semata. 


Alloh 8 berfirman : 





Kate tg s SAI Tag ct at 38 
baya £» - 
SE SA Lag ALI EN 2S AG 
Mn ang D5 AG MN AE 
"Wahai manusia sembahlah Robb kalian, yang telah 
menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian 
supaya kalian bertakwa, yang telah mencipta untuk 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 83 


kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai 
bangunan dan telah menurunkan air dari langit, maka 
Alloh mengeluarkan dengan air tersebut buah-buahan 
sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian 
menjadikan bagi Alloh sekutu-sekutu sedangkan kalian 
mengetahui " (MS. Al Bagoroh: 21) 


Maksudnya janganlah kalian menyekutukan 
Alloh 8£, menyembah kepada selain Alloh, sedang- 
kan kalian mengetahui bahwa Alloh 4£ yang 
mencipta, memberikan rezeki, dan juga mengatur 
alam semesta ini. 


Selain Alloh & tidak berhak disembah karena 
dia bukan pencipta, bukan pemberi rezeki, dan 
bukan pengatur alam semesta. Apabila mereka 
disembah maka mereka adalah sesembahan yang 
batil. 


IP 00 LIL IIA AA $ 

Wwatg JLN 
"Yang demikian itu karena Alloh Dialah sesembahan 
yang hag (yang memang berhak untuk disembah). 
Sedangkan apa yang mereka sembah selain Alloh, 


adalah sesembahan yang batil (yang tidak berhak untuk 
disembah)" (OS. Al Hajj: 62) 


84 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


Apabila seseorang meyakini Alloh 4s yang 
mencipta, memberikan rezeki, dan juga mengatur 
alam semesta kemudian dia masih menyembah 
kepada selain Alloh, atau menyerahkan sebagian 
ibadah kepada selain Alloh -maka dia telah berbuat 
syirik kepada Alloh 8s di dalam ibadah. 


Rostilull6h £ pernah ditanya oleh salah seorang 
sahabat: Wahai Rosilull6h apa dosa yang paling 
besar disisi Alloh? Maka beliau 3 mengatakan: 


JAS sa ba ES 
"Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan 


sekutu bagi Alloh padahal Dialah Alloh yang telah 
menciptakan dirimu" 


| 


KEHHI 


54 HR. Al Bukhari (no: 4477), dan Muslim (no: 257) 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 85 


sd HALAGAH (6/10) — 8: 


KEYAKINAN BAHWA ALLOH # 
SEBAGAI PENCIPTA, PEMBERI REZEKI, 
DAN PENGATUR ALAM SEMESTA 
TIDAKLAH CUKUP UNTUK 
MEMASUKKAN SESEORANG 
KE DALAM AGAMA ISLAM 


aum muslimin, meyakini bahwasanya 
Kas 3s sebagai pencipta, memberi rezeki 

dan juga pengatur alam semesta adalah 
sebuah kewajiban yang tidak sah keimanan 
seseorang sampai meyakini yang demikian itu. 
Namun, ini tidaklah cukup untuk memasukkan 
seseorang ke dalam agama Islam, dan belum bisa 
menjadi pembeda antara seorang yang muslim dan 
seorang yang kafir, Alloh - berfirman di dalam Al 





86 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


"Alloh berkata (kepada Iblis): Apa yang mencegahmu 
untuk sujud kepada Adam, ketika Aku memerintahkan 
kepadamu? Iblis mengatakan: Aku lebih baik daripada 
dia. Engkau telah menciptakan aku dari api dan 
menciptakan dia dari tanah" (@S. Al A'rof: 12) 


Ayat ini menunjukkan bahwa iblis mengenal 
bahwasanya Alloh yang telah menciptakan dia. 


Orang-orang musyrikin Ouraisy ketika 
mereka ditanya siapa yang menciptakan, siapa 
yang memberikan rezeki kepada mereka, dan 
siapa yang mengatur alam semesta ini, mereka 
mengatakan: Alloh. 


Alloh 8£ berfirman: 


1 Get AIA Ke ap AL 0 MAT Tar 
KDI SG TE EF boh Y 
YA tag! 
"Dan seandainya engkau (wahai Muhammad) bertanya 
kepada mereka: siapa yang menciptakan langit dan juga 


bumi? niscaya mereka mengatakan: Alleh" (OS. Az 
Zumar: 38) 


Meskipun mereka meyakini hal yang demikian 


itu, akan tetapi Rostilulloh # memerangi mereka. 
Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 87 


musyrikin Ouraisy tidak mentauhidkan Alloh 4, 
tidak mengesakan Alloh 4s di dalam beribadah. 


Oleh karena itu seorang muslim perlu dia 
mengetahui apa pengertian ibadah dan macam- 
macamnya sehingga dia tidak menyerahkan satu 
ibadah pun kepada selain Alloh $£. 


CEK 


88 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


sd HALAGAH (7/10) — P3 


PENGERTIAN IBADAH 
DAN MACAM-MACAMNYA 


dan diridhoi oleh Alloh 4£ baik berupa ucapan 
maupun perbuatan yang zhohir maupun 
yang batin. 


Jeon adalah seluruh perkara yang dicintai 


Seseorang bisa mengetahui sesuatu dicintai 
All6h 45 dengan beberapa cara, diantaranya apabila 
sesuatu tersebut diperintahkan oleh Alloh 4 maka 
kita mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut 
adalah ibadah, karena Alloh 45 tidaklah memerintah 
kecuali dengan sesuatu yang Alloh cintai. Termasuk 
diantaranya apabila All6h 4# memuji pelakunya 
maka kita mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut 
dicintai oleh All6h 3s. 

Contohnya: berdoa, doa adalah ibadah, karena 
Alloh #& memerintahkan, Alloh & berfirman: 

g & 
ef Kla 
"Berdoalah kalian kepadaKu niscaya Aku akan menga- 
bulkan" (OS. Ghofir :60) 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 89 


RostilullGh 8 bersabda dalam sebuah hadist: 
PAK rai) 
"Doa itu adalah ibadah" 


Dengan demikian hukumnya syirik apabila 
seseorang berdoa kepada selain Alloh 4 baik 
kepada seorang nabi, seorang malaikat, seorang 
jin, orang yang sholeh dan lain-lain. 


Contoh yang lain: menyembelih: menyembelih 
adalah ibadah, Alloh & berfirman: 


Kentojan ana 
"Hendaknya engkau sholat untuk Robbmu dan 
menyembelih untuk Robbmu" (OS. Al Kautsar: 2) 


Dan Rosilullih # bersabda: 





"Alloh melaknat seseorang yang menyembelih untuk 
selain Alloh" 


55 HR. Abu Dawud (2/608 no: 1479), At Tirmidzi (5/374 no: 3247), 
dan Ibnu Majah (2/1258 no: 3828), dari An Nu'man bin Basyir 
&, dan dishahihkan Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Abi 
Dawud (1/407). 

56 HR. Muslim (3/1567 no: 1978), dari 'Ali bin Abi Thalib «. 


90 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


Dengan demikian termasuk syirik hukumnya 
seseorang menyembelih untuk jin atau untuk 
syaikh atau untuk yang lain selain All6h 4£. 


Contoh ibadah yang lain seperti bernadzar, 
beristighotsah, bersumpah, bertawakkal, rasa 
takut, rasa cinta,dan lain-lain maka ini semua 
adalah termasuk jenis-jenis ibadah tidak boleh 
sesekali seseorang muslim menyerahkan salah satu 
dari ibadah tersebut kepada selain Alloh &. 


THE 


Halagah Silsilah Ilmiyah || 91 


sd HALAGAH (8/10) — 8: 


DI ANTARA KESYIRIKAN 
MUSYRIKIN OURAISY 


i antara bentuk kesyirikan mereka, berdoa, 
ba dan bertagarrub kepada orang- 
orang shaleh yang sudah meninggal, 
menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka, 
dengan tujuan supaya mendapatkan syafa'at orang 


shaleh tersebut di sisi Allah dan dengan tujuan 
mencari kedekatan kepada Allah. 


Allah sendiri telah menceritakan keyakinan 
mereka ini dalam Al Ouran dan mengingkarinya. 
Allah #£ berfirman: 


Ata 
Ia DIA 


Het kan Ma era “3 


Nan GA 3 oa KI k 
s 


92 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


"Dan mereka menyembah kepada selain Alloh sesuatu 
yang tidak memudhoroti mereka dan tidak pula memberi 
manfaat, dan mereka berkata: Mereka adalah pemberi 
syafa'at bagi kami di sisi Alloh. Katakanlah: Apakah 
kalian akan mengabarkan kepada Alloh sesuatu yang 
Alloh tidak ketahui di langit maupun di bumi? Maha Suci 
Alloh dan Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan" 
(OS. Yiinus:18) 


Dalam ayat ini Allah 8 menamakan perbuatan 
mereka sebagai bentuk menyekutukan Allah 4. 


Dan Allah 4£ berfirman: 





1 


Ck es Ips ira Kasi 
P Jana 

Su 

40 “Ls 


"Ketahuilah bahwa milik Allahlah agama yang tulus, 
dan orang-orang yang menjadi selain Allah sekutu 
(mereka mengatakan): Tidaklah kami menyembah mereka 
melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah akan menghukumi diantara 
mereka di dalam apa yang mereka perselisihkan. 
Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk 
kepada orang yang berdusta lagi sangat ingkar. (OS. 
Az-Zumar: 3) 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 93 


Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan mereka 
menyembah orang-orang shaleh adalah supaya 
orang-orang shaleh tersebut '— mendekatkan 
penyembahnya kepada Allah 4. 


Cara meraih syafa'at di hari kiamat adalah 
dengan memurnikan tauhid bukan dengan 
kesyirikan, dan cara dekat dengan Allah 4 
adalah mendekatkan diri kepadaNya dengan 
iman dan amal shaleh, yang wajib maupun yang 
Sunnah, sebagaimana orang-orang shaleh tersebut 
melakukannya. 


Tidak boleh seseorang menyamakan Allah #£ 
dengan kepala negara, yang sulit menyampaikan 
hajat kepadanya kecuali melalui perantara dan 
para pembantunya. Tidak boleh seseorang yang 
menyerupakan Allah #£ dengan siapapun. 


Karena Allah 8 Maha Mendengar, Maha 
Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Kuasa, 
sedangkan kepala negara adalah mahluk lemah, 
tidak mampu semua pekerjaannya kecuali dibantu 
para pembantunya. 


CEO 


94 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


sg HALAGAH (9/10) — Ps 


MENGENAL ALLOH # 
DENGAN MAHLUKNYA 


lah telah menciptakan mahluk-mahluk, 
As manusia berakal memikirkannya 

sehingga mengenal Dzat yang telah 
menciptakan. 


Besarnya mahluk dan luasnya seperti langit 
yang tujuh dan bumi, kursi Allah dan arsy-Nya 
menunjukkan kebesaran Allah. 


Keteraturan gerakan dan perjalanan seperti 
perjalanan matahari dan bulan menunjukkan 
kekuasaan dan pengawasan Allah yang tidak 
berhenti. 


Kejelian dalam penciptaan menunjukkan 
hikmah-Nya dan keluasan ilmu-Nya. 


Manfaat yang ada dalam ciptaan-Nya menun- 
jukkan rahmat Pencipta yang luas dan menunjuk- 
kan karunia Allah & yang meliputi segala sesuatu. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 95 


Allah 8£ berfirman: 


ABG JA ih SG SA IE 3 $ 


AE BE KA MI AA 
Tx Ahn 5 en Tere aa nat 3 
Ji 4 OP 1 Ga Oral UI Lag sasa das JUN Jak 

YAY —1AL tOlas 
"Sesunggulinya di dalam penciptaan langit dan bumi 
dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi 
orang yang memiliki akal, yaitu orang-orang yang 
mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, 
dan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan 
langit dan bumi. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau 
menciptakan ini semua dengan batil (Sia-sia), Mahas 
Suci Engkau, maka jagalah kami dari adzab neraka" 
(OS. Alu Imran: 190-191) 


Hendaknya seorang muslim meluangkan 
waktunya untuk memikirkan mahluk-mahluk 
Allah & supaya dia semakin mengenal Allah 4 
Penciptanya, semakin yakin dan mantap dalam 
menjalankan syari'at Allah 8s, merasa takut dengan 
adzabNya, semakin dekat dengan Allah 45, dan 
semakin mengesakan Dia dalam beribadah. 


96 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


sll. HALAAAH (10/10) js 


MENGENAL ALLOH # 
DENGAN NAMA DAN SIFATNYA 


16h 8£ telah mengabarkan di dalam Al 
Our'in bahwa Alloh 4 memiliki nama dan 
sifat, Alloh #£ berfirman: 


Mt Uh EA ISSI A3 
"Dan Alloh memiliki nama-nama yang paling baik" 
(OS. AL A'rGf: 180) 


Dan Alloh # berfirman: 


Eghe heeta 2 jr 

Lk JSI Jt A3 
"Dan Alloh memiliki sifat-sifat yang paling tinggi" 
(OS. An Nahl: 60) 


Kita mengenal Alloh 4 dengan nama dan juga 
sifat tersebut, kita mengenal All6h 4s sebagai Dzat 
Yang Maha Penyayang karena Dia Ar Rohman Ar 
Rohim, kita me-ngenal Alloh 4 sebagai Dzat yang 
maka Pengampun karena Dia 4& adalah Al Ghofur, 
dan seterusnya. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 97 


Dan Alloh # mengabarkan di dalam Al Our'an 
bahwa diantara sifat Alloh 8£ beristiwa' di atas 
'Arsy, dan bahwa Alloh 4 memiliki dua tangan, 
dan bahwa Alloh #& berada di atas, dan Rosalullih 
#& mengabarkan bahwa Alloh 4 turun ke langit 
dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir, 
dan juga sifat-sifat yang lain. 


Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah 
menetapkan nama dan juga sifat tersebut karena 
Alloh 8£ lebih tahu tentang diri-Nya daripada kita 
semua dan Rosilul-I6h 38 lebih tahu tentang Allsh 
3£ daripada kita. 


Tidak boleh seorang muslim menolak nama- 
nama dan juga sifat-sifat tersebut dan tidak boleh 
dia menyerupakan karena All6h 45 berfirman: 


» 3 gala 
as DAA MAS pi SA 
"Tidak ada yang serupa dengan Alloh dan Dia adalah 


Dzat Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (OS. 
Asy Syiir6: 11) 


Jadi yang benar yang seharusnya dilakukan 
oleh seorang muslim adalah menetapkan nama dan 
juga sifat tersebut sebagaimana datangnya sesuai 
dengan keagungan dan kebesaran All6h 4 tanpa 


98 || Halagah Silsilah Ilmiyah 


menyerupakan dan tanpa mentakwil 57 nama dan 
juga sifat tersebut. 


SEKHHI 


57 Takwil adalah menafsirkan nama dan sifat Alloh 3£ bukan 
dengan maknanya yang benar, seperti mentakwil istiwa' dengan 
kekuasaan, mentakwil turunnya Alloh 46 dengan turunnya 
rahmat Alloh 4g dil. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 99 








si HALAGAH (1/7) jas 


PENTINGNYA 
MENGENAL ROSULULLOH # 


ertanyaan kedua yang setiap kita akan 
(pa di alam kubur adalah tentang siapa 
nabimu. 


Wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk 
mengenal Nabi Muhammad #. Beliau adalah 
Muhammad bin Abdullb6h bin Abdul Muththalib. 
Termasuk keturunan Nabi Isma'il bin Ibrohim 
sa Beliau lahir di Mekkah, dan diutus menjadi 
nabi terakhir ketika berumur 40 tahun. Kemudian 
menyampaikan risalah Alloh 45 selama 23 tahun. 
Meninggal di kota Madinah setelah Alloh 4g 
menyempurnakan agama ini bagi beliau dan 
ummatnya. 


Mengenal Nabi Muhammad #5 tidaklah cukup 
hanya dengan mengenal nama dan nasab beliau, 
atau menghafal keluarga dan sahabat beliau. 
Namun lebih penting dari itu adalah mengenal 
Nabi Muhammad & dengan mengenal tugas beliau 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 103 


sebagai seorang utusan Alloh 4# kepada kita dan 
mengetahui apa kewajiban kita terhadap beliau #. 


Allbh 8£ telah mengutus beliau # kepada kita 
de-ngan tugas membawa 4 perkara: 
@ Membawa perintah dari Alloh &£ supaya kita jalankan 
Membawa larangan dari Alloh 4s supaya kita jauhi 
Membawa berita dari Alloh 4£ supaya kita benarkan 
Membawa tata cara ibadah dari Alloh 4s supaya kita 
beribadah kepada Alloh “& dengan cara tersebut. 





Kalau kita menaati beliau dalam 4 perkara ini 
berarti kita pada hakikatnya telah menaati Alloh s£ 
karena perintah, larangan, berita, dan cara ibadah 
adalah dari Alloh 46, sedangkan tugas beliau # 
hanya sekedar menyampaikan kepada kita, All6h 
#£ berfirman: 


Ana AK nol Aj ra Pa 
Ane PN IAI db oi 
"Barangsiapa yang menaati Rosil maka sungguh ia 
telah menaati AllGh" (OS. An Nisi': 80) 


PHI 


104 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


sd HALAGAH (2/7) js 


MENGENAL NABI MUHAMMAD & 
SEBAGAI PEMBAWA PERINTAH 


ostilulldh 4 sebagai seorang utusan, 
membawa perintah-perintah dari Alloh 
35. Beliau 32 sampaikan perintah-perintah 


tersebut kepada kita supaya kita jalankan sesuai 
dengan kemampuan kita. Beliau 5s bersabda: 


Halangan mena ata ia 
AAA Lea ol SA G3 


"Dan apa saja yang Aku perintahkan kepada kalian maka 
hendaklah kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan 
kalian"? 


Dan perintah All6h 8£ ada dua macam: wajib 
dan sunnah (dianjurkan). Amalan yang wajib 
apabila kita tinggalkan maka berdosa seperti 
sholat lima waktu, berpuasa Romadhon, haji bagi 
yang wajib, memakai hijab bagi wanita dan lain- 
lain maka ini adalah amalan-amalan yang wajib. 


51 HR. Muslim (4/1829 no: 1337), dari Aba Hurairah «. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 105 


Adapun amalan yang sunnah maka bila tidak 
dikerjakan seseorang tidak berdosa seperti sholat 
Rowatib, sholat Dhuha, puasa Senin dan Kamis, 
puasa Nabi Dawud, dan juga amalan-amalan 
sunnah yang lain. 


Kita kerjakan perintah-perintah tersebutsesuai 
dengan kemampuan kita. Bila kita tidak mampu 
sholat wajib dengan berdiri maka duduk, apabila 
seseorang tidak mampu melaksanakan sholat 
berjama'ah di masjid karena sakit maka silakan dia 
melaksanakan sholat tersebut di rumahnya, apabila 
seseorang tidak mampu berpuasa Romadhin 
karena sakit atau bepergian maka bisa dia diganti 
pada hari yang lain. 


Orang yang tidak mampu sholat malam 11 
rakaat maka dia bisa sholit malam lebih sedikit 
dari itu, demikian pulang orang yang tidak mampu 
berpuasa Nabi Dawud #- maka bisa berpuasa 
dengan puasa yang lebih ringan dari itu. Dan 
All6h $£ tidaklah memerintah kita dengan sebuah 
perintah kecuali di dalam perintah tersebut ada 
hikmah dan juga kebaikan bagi kita semua. 


TH 


106 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


sd HALAGAH (3/7) js 


MENGENAL NABI MUHAMMAD & 
SEBAGAI PEMBAWA LARANGAN 


osilullih 3£ sebagai seorang utusan, 
membawa larangan-larangan dari Alloh 
$£. Beliau sampaikan larangan-larangan 
tersebut kepada kita semua supaya kita menjauhi. 


Rosfilull6h # bersabda: 
"Apa yang aku larang, maka hendaklah kalian jauhi"? 
Dan larangan Alloh 4# ada dua macam: 
haram dan makruh (dibenci). Larangan yang 
haram apabila dikerjakan maka berdosa seperti 
berzina, membunuh tanpa hak, riba, berdusta, 
ghibah (membicarakan kejelekan orang lain), sihir, 
perdukunan, minum minuman keras dan lain-lain. 


Adapun larangan yang makruh maka apabila 
dikerjakan perbuatan tersebut dibenci akan tetapi 


52 HR. Muslim (4/1829 no.1337), dari Abi Hurairah « 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 107 


tidak sampai kepada dosa seperti misalnya mema- 
kan bawang merah dan bawang putih dalam 
keadaan masih mentah, makan minum dengan 
bersandar, tidur sebelum sholat 'Isya', dan lain- 
lain. 


Kita sebagai seorang muslim dan muslimah 
hendaklah meninggalkan larangan-larangan ter- 
sebut dan yakin bahwasanya Alloh 4s tidaklah 
melarang sesuatu kecuali disana ada hikmahnya, 
dan ada kebaikan bagi diri kita, terkadang kita 
mengetahui hikmah tersebut dan terkadang kita 
tidak mengetahuinya. 


THEN 


108 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


ES HALAGAH (4/7) j3 


MENGENAL NABI MUHAMMAD & 
SEBAGAI PEMBAWA BERITA 


osiilullsh # sebagai seorang utusan, 
(RR sar tugasnya membawa berita-berita 

dari Alloh 8£ baik berita di masa lalu seperti 
kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, 
maupun berita di masa yang akan datang seperti 
kejadian setelah mati dan kejadian-kejadian di hari 
akhir. Kewajiban kita sebagi seorang yang beriman 
adalah membenarkan berita-berita tersebut bila 
memang dalilnya shohih. 


Alloh 8£ berfirman: 


ii DAN AN Sop GE Y 
"Dan tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, 
tidaklah ucapan beliau kecuali wahyu yang diwahyukan 
kepada beliau" (OS. An Najm : 3-4) 


Kalau kita membenarkan beliau 4 maka 
sebenarnya kita telah membenarkan All6h 8£, dan 
kalau kita mendustakan beliau #£ maka sebenarnya 
kita telah mendustakan Alloh 3. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 109 


Akal yang sehat tidak akan bertentangan 
dengan dalil yangshohih. Apabila dalil yangshohih 
sepertinya tidak masuk akal maka ketahuilah 
bahwasanya kekurangan ada di dalam akal kita 
yang memang sangat terbatas, dan bukan pada 
dalil. 


Rosilull6h 4 dikenal oleh kaumnya sebagai 
orang yang jujur semenjak sebelum beliau diutus 
menjadi nabi. Tidak pernah beliau sekalipun 
berdusta baik kepada anak kecil, sebaya, maupun 
kepada orang tua, baik ketika bercanda maupun 
dalam keadaan sungguh-sungguh. Apabila beliau 
# tidak berani untuk berdusta atas nama beliau 
: dan juga atas nama manusia maka bagaimana 
beliau # berani berdusta atas nama All6h 35 Robbul 
'alamin. 







TEH 


110 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


sd HALAGAH (5/7) j3 


MENGENAL NABI MUHAMMAD & 
SEBAGAI PEMBAWA 
TATA CARA IBADAH 


secvonovo0oo00o0cococoaaonenoconoo0e 


loh & ketika mengutus seorang rosiil 
Aw menyampaikan perintah beriba- 

dah, juga mengutus rosil tersebut 
untuk menyampaikan tata cara ibadah tersebut. 
Rosululloh # membawa perintah sholat dari All6h 
35 dan juga membawa tata caranya, membawa 
perintah puasa dari All6h 4£ dan membawa tata 
caranya. Cara ibadah tidak diserahkan kepada 
akal kita masing-masing atau kepada budaya atau 
kepada guru kita, akan tetapi tata cara ibadah 
adalah dari Alloh 8 melalui lisan RostiINya #. 


Dan Alloh tidak menerima amal ibadah kecuali 
yang dilakukan sesuai dengan cara yang telah 
diajarkan Rosilulloh #, Rosilulloh # bersabda: 

5 UR le aa Ia Jak Ia 
"Barangsiapa yang mengamalkan sebuah amalan yang 
tidak ada dalilnya dari kami maka amalan tersebut 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 111 


tertolak" 


Barangsiapa yang mengaku sebagai pengikut 
Nabi Muhammad #& maka hendaklah dia 
mencukupkan diri dengan ibadah yang sudah 
beliau # ajarkan, tidak boleh dia membuat ibadah 
yang baru yang tidak diajarkan Rosilull6h #, dan 
tidak boleh dia beribadah kecuali setelah yakin 
bahwa dalilnya shohih. 


Alhamdulillah, — semua — ibadah yang 
mendekatkan diri kita kepada surga telah 
Rostilull6h & ajarkan, beliau # pernah mengatakan: 


s 








5 
"Tidaklah tersisa sesuatupun yang mendekatkan diri 
kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah 


diterangkan kepada kalian" 


Lebih baik beribadah sedikit tetapi berdasar 
dalil yang shohih daripada dia beribadah banyak 
akan tetapi tidak berdasarkan dalil yang shohih. 


TEH 


58 HR. Muslim (3/1343 no: 1718), dari 'Aisyah &s. 

54 HR. Ath Thobroni di dalam Al Mu'jam Al Kabir (2/155 no: 1647), 
dishohihkan Syaikh Al Albani dalam Silsilah Al Ahadits Ash 
Shohihah (4/416 no: 1803). 


112 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


si HALAGAH (6/7) j3 


MENGENAL INTI DAKWAH 
ROSULULLOH & 


inti dakwah nabi-nabi sebelum beliau #, yaitu 
mengajak manusia untuk mengesakan Allah 
dalam ibadah dan meninggalkan kesyirikan. 


Fi nti dakwah Rasulullah # adalah sama dengan 


Allah berfirman: 





AA ca w3 KATA 
Pp VI J5 01 MS on CL 
Ye selai Mo) oke bi Y) 
"Dan tidaklah Kami mengutus sebelummu seorang 
rasulpun kecuali Kami wahyukan kepadanya bahwa 


tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Aku maka 
hendaklah kalian menyembahKu" (OS. Al-Anbiyaa': 25 


Allah berfirman tentang nabi Nuh #s81, rasul 
pertama: 


NET KAI IU 
SANA Ma) be IK KE SW Alan 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 113 





"Sungguh Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya 
maka dia berkata: wahai kaumku sembahlah Allah, kalian 
tidak memiliki sesembahan selain Dia" 


Ucapan semakna juga diucapkan nabi-nabi 
setelahnya (lihat surat Al a'raaf ayat 65, 73, dan 85) 


Demikian pula Nabi # selama sepuluh tahun 
pertama beliau berdakwah kepada tauhid dan 
mengingatkan manusia dari kesyirikan. 


Kemudian turun kewajiban shalat lima waktu 
pada tahun ke sepuluh kenabian, dan tidak 
disyariatkan keba-nyakan syari'at kecuali di kota 
Madinah, ketika manusia sudah kuat agidahnya, 
seperti puasa Ramadhan, zakat, haji, adzan, 
larangan minuman keras dan lain-lain. 


Yang demikian karena amal ibadah tidak 
diterima oleh Allah kecuali bila dalam diri 
seseorang ada tauhid. 


Oleh karena itu wasiat Rasulullah #£ kepada 
Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman 
untuk berdakwah adalah: "Hendaknya engkau 
mengajak kepada syahadat laa ilaaha illallah dan 
syahadat Muhammad Rasulullah" 


55 HR. Al Bukhari (2/529 no: 1389), dan Muslim (1/51 no: 19), dari 
Abdullah bin 'Abbis #6 


114 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


Dan sampai akhir hayat beliau #, beliau ber- 
usaha menjaga tauhid dan membentengi umat dari 
kesyirikan. Lima hari sebelum beliau meninggal 
dunia beliau mengingatkan ummat Islam bahwa 
orang-orang sebelum mereka dahulu menjadikan 
kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah/ 
masjid, maka beliau melarang menjadikan kuburan 
sebagai masjid”. 

Yang demikian karena membangun masjid di 
atas kuburan adalah pintu menuju kesyirikan. 


Semua ini menunjukkan bahwa inti dakwah 
Rasulullah s5 adalah tauhid. 


56 HR . Muslim(1/377 no: 532), dari Jundub bin Abdillah Al Bajali 
“&, beliau berkata: 





SAS SE SU) anta ag ia 


“Aku mendengar Rasulullah & berkata-lima hari sebelum beliau & 
meninggal dunia: Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari 
memiliki kekasih diantara kalian, karena sesungguhnya Allah 'azza wa 
jalla telah menjadikan aku sebagai kekasih, sebagaimana Allah telah 
menjadikan Ibrahitu sebagai kekasih, seandainya aku ingin mengangkat 
seorang kekasih niscaya aku akan menjadikan Abu Bakr sebagai kekasih, 
dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu menjadikan 
kuburan mabi-nabi mereka dan orang-orang shaleh mereka sebagai 
masjid, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai 
masjid, sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian” 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 115 


sd HALAGAH (717) — Be 


MENINGGALNYA 
RASUL TERAKHIR 


eninggal Rasulullah # pada tahun ke 
Ms hijriah, setelah menyempurnakan 
tugas menyampaikan risalah dari Allah 


#£. Beliau meninggal dunia sebagaimana manusia 
yang lain juga meninggal dunia. Allah 8£ berfirman: 


path AA 


NAS 2Olas IA LN SG 
"Setiap jiwa akan merasakan kematian" (RS. Alu 
'Imran: 185) 


Dan Allah 8 juga berfirman: 
mengik (Ora nantoti k 
"Sesungguhnya engkau akan meninggal dunia dan 


mereka akan meninggal dunia" (OS. Az Zumar: 30) 


Beliau & adalah rasul terakhir, tidak ada rasul 
sepeninggal beliau. Allah 8 berfirman: 


116 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


Aja Par AP ta sa 

MIS SIG UKS KE 
NN In “ata 

"Bukanlah Muhammad bapak salah seorang laki-laki 


diantara kalian, akan tetapi beliau adalah rasulullah dan 
penutup para nabi" (OS. Al Ahzab: 40) 


Dalil-dalil dari hadits Nabi bahwa beliau #& 
adalah nabi terakhir mencapai derajat mutawatir, 
dan sebagian ulama mengatakan, "Kalau seseorang 
tidak tahu bahwa Muhammad »£ adalah nabi terakhir 
maka dia bukan muslim karena ini termasuk dharuriyyat 
(perkara yang diketahui secara darurat di dalam agama 
Islam." 

Di antara hadits yang menunjukkan bahwa 
beliau # adalah nabi terakhir adalah sabda beliau &: 





"Sesungguhnya akan ada di antara ummatku tiga puluh 


orang pendusta, semuanya mengaku menjadi nabi dan 
aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku"'" 


Dan beliau # juga bersabda: 
57 Lihat: Al Asybah Wa An Nazhair (hal: 166). 
58 HR. Abu Dawud (6/305 no: 4252), dan dishahihkan Syeikh Al 


Albani di dalam Shahih Sunan Abi Dawud (3/9). 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 117 


del anar oa sah sad Uh 


Udan aku adalah Al-' Agib (yang terakhir) yang tidak 
ada setelahnya nabi"? 


Meskipun Rasulullah 45 meninggal dunia, 
Allah #£ akan menjaga agamaNya dengan menjaga 
sumbernya yaitu Al Ouran dan Al Hadits, dan 
menyiapkan ulama-ulama yang amanat untuk 
menyampaikan keduanya kepada ummat. 


Allah & berfirman: 


AN Oia Iu SME SE 8 
"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Guran dan 
sesungguhnya Kami akan menjaganya" (OS. Al Hijr: 9) 


Dan Rasulullah #£ bersabda: 


A33 Yg Gina Aril 2 KA tan Tora Pa 





"Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para 
nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan 
dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu" 


59 HR. Al Bukhari (4/1858 no: 4614), dan Muslim (4/1828 no: 2354), 
dari Jubair bin Muth'im & 

60 HR. Aba Dawtid (5/485 no: 3641), At Tirmidzi (5/48 no: 2682), 
dan Ibnu Majah (1/81 no: 223), dari Abi Ad Darda' &, dan 
dishahihkan Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawod 
(2/07). 


118 | | Halagah Silsilah lmiyah 


2 


5 


SE 


Ka 


1 
Is 
(1) 
W) 


SILSILAH ILMIYYAH 
KEEMPAT 


3 


BA 





ES 





sd HALAGAH (1/8) j3 


PENGERTIAN ISLAM 
SECARA BAHASA DAN SYARI'AT 


edangkan secara istilah syari'at makna yang 

dimaksud dengan Islam adalah penyerahan 
ibadah hanya kepada All6h 4# semata. Orang 
Nasrani dikatakan masuk ke dalam agama Islam 
apabila meninggalkan penyembahan terhadap 
Nabi 'isa «« dan ibunya Maryam, dan hanya 
menyembah dan menyerahkan dirinya hanya 
Allih 4. 


Jas secara bahasa adalah penyerahan diri, 
s 


Seorang yang beragama Islam adalah orang 
yang hanya menyerahkan ibadahnya kepada Alloh 
4 semata, tidak menyerahkan sebagian ibadah 
kepada siapapun selain Alloh 4, baik seorang 
nabi, seorang malaikat, jin, orang yang sholeh, 
kepada batu, pohon, dan lain-lain. 


Oleh karena itu syarat masuk ke dalam agama 
Islam adalah syahadat Li ilahn illalloh dan syahadat 
Muhammad Rosilullsh. Syahadat La ilaha illalloh 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 121 


artinya persaksian bahwa tidak ada sesembahan 
yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Alldh 
3. 


Orang yang sudah mengucapkan Li ilaha 
illallh kemudian menyerahkan sebagian ibadah 
kepada selain Alloh & maka berarti dia belum 
memahami makna Islam atau memahami akan 
tetapi melanggarnya, dan kedua-nya adalah 
musibah. 


Semoga Alloh & memudahkan kita semua dan 
orang-orang yang kita cintai untuk memahami 
agama Islam ini. 


TH 


122 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


sd HALAGAH (2/8) js 


ISLAM AGAMA PARA NABI 


kepada All6h 4£ adalah agama para nabi, 


slim yang artinya penyerahan ibadah hanya 
Ie mereka satu yaitu Islam. 


Berkata Nabi Ibr&him si: 


naa Mp ai 
"Aku berlsiam (menyerahkan diriku) kepada Robbul 
'alamin" (OS. Al Bagoroh: 131) 


Beliau # dan juga Nabi Ya'gib «# berwasiat 
kepada anak-anaknya: 
Spa 25 S5 Ga kak HE 
maag (ap 
"Wahai anak-anakku sesungguhnya Alloh telah memilih 
agama bagi kalian maka janganlah kalian meninggal 
dunia kecuali dalam keadaan sebagai orang Islam" (OS. 
Al Bagoroh: 132) 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 123 


Berkata murid-murid Nabi 'IsA «4 “kepada 
beliau: 
O1 soyan Ji (Oj LA IE 3 
"Dan saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang 
Islam" (OS. Alu "Imron: 52) 


Nabi Musa ## beliau pernah berkata kepada 
kaumnya: 


Para & Aga ae 

Ayana Su 8 kah 
"Maka hendaknya kalian hanya bertawakkal kepada 
Alloh kalau kalian benar-benar orang Islam" (OS. 
Yiinus: 84) 


Di dalam suratnya, Nabi Sulaiman &#' berkata 
kepada ratu Balgis dan juga para pengikutnya: 
Naa Os 5 EU 
"Hendaklah kalian jangan sombong kepadaku dan 
datanglah kalian kepadaku dalam keadaan sebagai orang 
Islam" (OS. An Nami: 31) 


Inilah agama para nabi, dan para pengikut 


mereka, dan Alloh & tidak menerima kecuali 
agama Islam, Alloh 85 berfirman: 


124 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


Pa TAN NE Pa 
Ma sela JT babe ipurer AN : 
"Sesungguhnya agama yang benar disisi Alloh adalah 
Islam" (OS. Alu Imron: 19) 
Dan Alloh #£ juga berfirman: 


2. Gen Ah Tr Leg a02 


KAI 3 s5 AIR 8 bo AN ES op 


Ao :Otyas IL Gnpudl Ga 
"Dan barangsiapa yang mencari selain agama Islam 


maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat ter- 
masuk orang-orang yang merugi" (OS. Alu "Imron: 85) 


Rosiillull6h 45 bersabda di dalam hadist yang 
shohih : 


it B3 Li sa Hd 5 2 


"Para nabi adalah saudara sebapak, ibu-ibu mereka 
berbeda, tapi agama mereka satu" 


KHEKHHI 


51 HR. Al Bukhari (3/1270 no: 3259), dan Muslim (4/1837 no: 2365), 
dari Abi Hurairah 4. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 125 


sd HALAGAH (38) — 8: 


YANG MEMBEDAKAN 
DI ANTARA 
PARA NABI 'ALAIHIMUSSALAM 








ara nabi beragama Islam, menyerahkan 
(pPasosa hanya kepada Alloh 4s. Yang 

membedakan antara agama Islam yang 
dibawa seorang nabi dengan agama Islam yang 
dibawa nabi yang lain, adalah tentang tata cara 
ibadahserta halaldan haram. Terkadangsatuibadah 
yang memiliki nama sama tetapi cara berbeda, 
terkadang sesuatu diharamkan atas satu umat, 
dan dihalalkan bagi umat yang lain, semuanya 
ini sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan dari 
Alloh 8£, Dzat Yang Maha Mengetahui Dan Maha 
Bijaksana. 


Alloh 45 berfirman: 


LA BAN 4 (An ESA KK 2 Ca Kr 
“Kami telah jadikan masing-masing dari kalian syariat 
dan juga cara" (OS. Al Ma'idah: 48) 


126 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


Rostfilull6h # bersabda: 
ih Bag LA Hd 5 2G 
"Para nabi adalah saudara satu bapak, ibu-ibu mereka 
berbeda akan tetapi agama mareka satu"? 


Yang dimaksud dengan "ibu-ibu mereka 
berbeda" adalah syari'at-syari'at mereka berbeda. 


Sholat dan zakat telah disyariatkan kepada 
ummat sebelum Nabi Muhammad #. Alloh 4 
berfirman tentang Nabi Isma'il u: 





en) 
"Dan dahulu (Ism@'il) menyuruh keluarganya untuk 


sholat dan juga zakat" (OS. Maryam: 55) 


Berkata Nabi 'isa #8 beliau berkata: 


NA BE bas) 
"Dan Alloh telah berwasiat kepadaku untuk sholat dan 
juga zakat selama aku masih hidup" (OS. Maryam: 31) 


Namun sholat di atas tanah terbuka diluar 
tempat khusus ibadah hanyalah disyariatkan 
di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad &. 


52 Telah berlalu takhrij haditsnya (hal. 123) 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 127 


Demikian pula harta rampasan perang 
diharamkan bagi umat-umat sebelum kita dan 
dihalalkan bagi kita. Rosilulloh & bersabda: 


Lie 










Sian 


"Dan telah dijadikan bagiku tanah ini, bumi ini sebagai 
masjid dan juga alat untuk bersuci maka siapa saja 
diantara ummatku yang mendapatkan waktu sholat 
maka hendaklah dia sholat, dan telah dihalalkan bagiku 
rampasan perang dan tidak dihalalkan bagi seorangpun 
sebelumku" 


KOH 


53 HR. HR. Al Bukhari (1/128 no: 328) dan Muslim (1/370 no: 521), 
dari Jabir bin Abdillih Al Anshari «&. 


128 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


sg HALAGAH (4/8) pa 


KEUTAMAAN 
ISLAM YANG DIBAWA 
NABI MUHAMMAD & 





slam yang dibawa oleh Nabi Muhammad 
| #& memiliki banyak keutamaan yang tidak 


dimiliki syariat sebelumnya, di antaranya: 





Syariat beliau #£ adalah untuk seluruh umat ma- 
nusia. Alloh # berfirman: 


KB II, ISU GIS X 


VOA 1 


"Katakanlah wahai manusia sesungguhnya aku adalah 
rosiilulloh untuk kalian semuanya" (OS. ALA' rof: 158) 


Wajib bagi setiap orang yang mendengar 
diutusnya Rosilulloh # untuk beriman dengan 
beliau. Barangsiapa yang tidak beriman dengan 
Nabi Muhammad #& setelah diutusnya beliau 
maka dia kafir, meskipun dia mengaku mengi- 
kuti syariat seorang nabi sebelum Rosalullih &. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 129 


Rosiilulloh # bersabda: 


BN aa By BS aga J3 si 
Ya el dal 3 35 SE # Ba Y3 Sari 


Ba ALA Ip & 


"Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan- 
Nya, tidaklah mendengar tentang diriku seorangpun 
dari ummat ini baik Yahudi maupun Nasrani kemu- 
dian dia meninggal dan tidak beriman apa yang aku 
bawa kecuali dia termasuk penduduk neraka" 4 


@ Syariat beliau & adalah syariat yang paling sem- 
purna 


Nabi Muhammad #& bersabda: 


Agaaa, 2 


g TA iga 





Li SIA, 2 





"Tidaklah tersisa sesuatupun yang mendekatkan diri 
kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali su- 
dah diterangkan kepada kalian" 

Datang beberapa orang Yahudi kepada 
Salman Al Farisi & dan mengatakan: 


BAN aah FE asa 


54 HR. Muslim (1/134 no: 153), dari Abi Hurairah :. 

55 HR. Ath Thobroni di dalam Al Mu'jam Al Kabir (2/155 no: 1647), 
dishohihkan Syaikh Al Albani dalam Silsilah Al Ahadits Ash 
Shohihah (4/416 no: 1803). 


130. | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


"Nabi kalian telah mengajarkan kalian segala sesuatu 
sampai tata cara buang air kecil" 


Apabila permasalahan yang dianggap sepele 
oleh manusia diajarkan oleh Islam maka bagai- 
mana dengan permasalahan yang lain. Islam 
mengajarkan agidah kepada Alloh, akhlag kepa- 
da manusia, tata cara berdagang, makanan yang 
halal dan makanan yang haram dan lain-lain 


Oleh karena itu seorang muslim hendaknya 
bersyukur atas nikmat hidayah kepada Islam ini 
ketika banyak manusia tidak mendapatkannya. 


HH 


56 HR. Muslim (1/223 no: 262), dari Salman Al Farisi 4s. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 131 


sd HALAGAH (518) — 2s 


MARATIB/TINGKATAN-TINGKATAN 
DALAM ISLAM 


i dalam hadits Umar bin Khaththab yang 
D diriwayatkan Imam Muslim, datang 

malaikat Jibril yang menjelma menjadi se- 
orang laki-laki dengan izin Allah, bertanya kepada 
Rasulullah # tentang beberapa pertanyaan, di 
antaranya ditanya tentag apa itu islam, iman, dan 
ihsan. 


Maka Rasulullah # menjawab satu-persatu 
dari pertanyaan tersebut. Kemudian di akhir hadits 
Rasulullah & berkata: 





Sal UI be sg 
"Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datng kepada 
kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian" 


Di dalam hadits ini disebutkan 3 tingkatan 


dalam agama: Islam, Iman, dan Ihsan. 


57 HR. Muslim (1/36 no: 8), dari Umar bin Al Khaththab 4. 


132 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


Iman lebih tinggi daripada Islam. Dan Ihsan 
lebih tinggi daripada iman. Islam berkaitan dengan 
amalan zhahir, sedangkan iman berkaitan dengan 
amalan bathin, dan ihsan adalah puncak dari 
amalan zhahir dan bathin. 


Orang yang sampai derajat ihsan berarti dia 
telah mencapai derajat paling tinggi dalam Islam 
dan iman. 


Setiap orang yang beriman dia adalah orang 
yang Islam, tetapi tidak semua orang yang Islam 
dia beriman. 


Allah berfirman: 
Eka ea An PE Io PAN Sec 0 an 
BEI SO IS Uk LIAT SE 


aa Ia ja an AA Laga er 
3 KAS AS ANIS 3 Sosb 3 SNI YEL 
& 4 1 eta Seng ol 205 

Moti Wapka YEL KA 
"Berkata orang2 arab badui: Kami telah beriman, 
katakanlah kalian belum beriman, akan tetapi katakan 


kami telah islam, akan tetapi belum masuk dalam hati- 
hati kalian" (OS. Al Hujurat: 14) 


Mereka berkata di awal mereka masuk Islam 


bahwa mereka sudah sampai derajat keimanan. 
Maka mereka diperintahkan untuk mengatakan 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 133 


kami telah Islam, karena hakikat keimanan belum 
masuk di dalam hati-hati mereka. 


Masing-masing dari tiga tingkatan tersebut 
memiliki rukun. Rukun adalah yang terpenting/ 
terkuat dari sesuatu. 


TEA 





sd HALAGAH (6/8) js 


RUKUN ISLAM 


yariat Islam yang dibawa Rosiilullih #£ 
terdiri dari amalan zhohir dan amalan batin. 
Amalan zhohir yang paling penting adalah 


rukun Islam yangjumlahnya ada 5, yang tercantum 
di dalam sabda beliau &: 





"Islim adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada 
sesembahan yang berhak disembah kecuali Alloh dan 
bersaksi bahwa Muhammad Rosululloh, mendirikan 
sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Romadhon, 
dan melakukan haji apabila engkau mampu menuju 
kesana" 


Pertama: Persaksian bahwa tidak ada sesem- 
bahan yang berhak disembah kecuali Alloh 85 dan 


58 HR. Muslim (1/36 no: 8), dari “Umar bin Al Khaththab «&. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 135 


bahwasanya Muhammad adalah Rosiilulloh 4, 
dan maknanya telah kita terangkan dalam Silsilah 
Ilmiyyah nomor 1,2, dan 3 


Kedua: Mendirikan sholat lima waktu, 
hukumnya wajib bagi setiap muslim yang dewasa 
dan berakal. Barangsiapa yang mengingkari kewa- 
jiban sholat maka dia kafir. Dan barangsiapa 
yang meninggalkannya karena malas padahal 
mengakui kewajibannya maka dia berada dalam 
bahaya besar, karena para ulama berselisih tentang 
kekafiran orang tersebut. 


Ketiga: Membayar zakat, hukumnya adalah 
wajib sebagaimana sholit 5 waktu juga wajib 
bagi orang yang terpenuhi syarat-syaratnya, dan 
hikmahnya adalah membersihkan jiwa dan juga 
harta seseorang. 


Keempat: Puasa Romadhon, wajib bagi orang 
Islam, dewasa, berakal, memiliki kemampuan, dan 
tidak ada penghalang (haidh dan nifas) 


Kelima: Menunaikan haji, hukumnya wajib 
sekali dilakukan seumur hidup bagi orang yang 
mampu pergi kesana. 


Seorang muslim dan muslimah hendaknya 
memberikan perhatian yang besar kepada Rukun 
Islam ini 

KEHHHG 
136 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


sd HALAGAH (7/8) js 


RUKUN IMAN 


malan batin yang paling penting dalam 
syariatIslamyangdibawaNabiMuhammad 
38 adalah rukun iman yang bapa ada 


enam, sebagaimana Nabi Muhammad # ketika 
ditanya tentang apa itu iman, beliau Leranaa. 


3 AN s3 an Ku di, » Gay An 





Ia aja 


"Engkau beriman kepada Alloh, malaikat-malaikatNya, 
kitab-kitabNya, rosiil-rosiilNya, hari akhir dan engkau 
beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk" 3 


1. Beriman kepada All6h 4£ telah kita bahas dalam 
Silsilah Ilmiyyah 1 dan 2. 

2. Beriman kepada malaikat adalah beriman 
dengan keberadaan malaikat, beriman dengan 
nama-nama malaikat, beriman dengan sifat-sifat 
malaikat, dan beriman dengan tugas-tugas mereka 
yang tersebut dalam Al Our'an dan hadits shohih. 


59 HR. Muslim (1/36 no: 8), dari 'Umar bin Al Khaththab -&. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 137 


3. Beriman kepada kitab-kitab Alloh adalah 
beriman bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari 
Alloh # berisi petunjuk bagi manusia, beriman 
dengan nama-nama dari kitab-kitab yang sudah 
All6h turunkan seperti Shuhuf Ibr&him, Zabir, 
Taurot, Injil dan Al Our'an. 

4. Beriman kepada para rosul adalah beriman 
bahwa kerostilan adalah pilihan semata dari 
Alloh, beriman bahwasanya para rosil adalah 
sebaik-baik manusia, beriman dengan beberapa 
kekhususan para rosiil, beriman bahwa dakwah 
mereka satu, dan lain-lain. 

5. Beriman kepada hari akhir adalah dengan 
segala hal yang berkaitan dengan hari akhir 
seperti fitnah kubur, nikmat dan adzab kubur, 
tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ditiupnya 
sangkakala, kebangkitan manusia sampainya 
masuknya manusia ke dalam surga atau neraka. 

6. Beriman kepada takdir adalah beriman bahwa 
Alloh mengetahui segala sesuatu, menulis 
segala sesuatu, terjadi segala sesuatu dengan 
kehendakNya, dan Dialah pencipta segala sesuatu. 


Hendaknyaseorang muslim danjugamuslimah 
memberikan perhatian yang besar terhadap enam 
rukun iman ini, dan in sya All6h #£ akan kita bahas 
rukun iman ini secara lebih terperinci pada silsilah 
ilmiyyah berikutnya. 


KEEHHHI 
138 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


sd HALAGAH (8/8) js 


RUKUN IHSAN 


paling tinggi. Secara Bahasa adalah berbuat 

sebaik mungkin ketika melakukan sesuatu. 
Adapun secara syariat maka maknanya adalah 
memperbaiki amal dan ibadah kepada Allah 
karena dia merasa diawasi dan dilihat Allah. 


Iss adalah tingkatan dalam agama yang 


Di dalam hadits Jibril, Rasulullah # bersabda 
ketika ditanya tentang apa itu ihsan: 


- 2 aka M5. 2 KLM 2 
Ing Op SESI LB SES WES 


“Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau 
melihatNya, maka apabila engkau tidak melihatNya 
maka sesungguhnya Dia melihatmu" 


Orang yang beribadah seakan-akan melihat 
Allah atau merasa dilihat oleh Allah 4 baik zhahir 
maupun batinnya maka dia akan beramal seikhlash 
mungkin dan sesesuai mungkin dengan ajaran 


60 HR. Muslim (1/36 no: 8), dari "Umar bin Al Khaththab 4. 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 139 


nabi, dan dia akan meninggalkan kemaksiatan baik 
kemaksiatan yang dilakukan hati, lisan, maupun 
anggota badan yang lain. 


Allah berfirman: 


Pen EP OB oa PAN AN NU 33 & 
GA 


& ga WA bai NP KIE yaa 


LAGI IL AN 23 dbs os H3 


Md Va S3 Sa 
Dan tidak ada kamu dalam sebuah keadaan dan 
tidaklah kamu membaca alguran, dan tidaklah 
kalian mengamalkan sebuah amalan kecuali Kami 
mengetahuinya ketika kalian mengamalkannya, dan 
tidak ada yang luput dari Rabbmu sesuatu sebesar biji 
dzarrahpun di bumi maupun di langit, dan tidak ada 
sesuatu yang lebih kecil daripada itu dan tidak lebih 
besar kecuali ada di kitab yang jelas 


Lt 


Dan Allah berfirman: 


140 | | Halagah Silsilah Ilmiyah 


"Katakanlah seandainya kalian menyembunyikan 
apa yang ada dalam dada-dada kalian atau kalian 
menampakkanya maka Allah mengetahuinya, dan Allah 
mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada 
di bumi, dan Allah Maha mampu melakukan segala 
sesuatu" 


Semoga Allah #£ menjadikan kita senantiasa 
diawasi oleh Allah #£ dan takut kepada Allah #di 
manapun kita berada. 


CHI 


Halagah Silsilah Ilmiyah | | 141 





